EDISI 05/2008 | HARGA Rp40.000 [Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp44.000] 


NE OR NACI A IND ICI IO Nu D IP Kor 3 WWW. infolinux. web. id 





Mahara 1.0.0 








= Spesial distro untuk kalangan pendidikan - SpeedGrunch 0.10 
= Kumpulan aplikasi Linux Management System 


i an Murni 
C). Dreamlinux la E 


v PDF majalah PCLinuxOS magazine PERMAINAN 
Y Koleksi file iso distro baru terpilih HomeBank 3.8 


FOSS untuk Dunia Pendidikan 


Simak beragam aplikasi open source yang dapat ClearHealth 2.2 PRI 
dimanfaatkan untuk memperkaya dunia pendidikan pos] 











al ClearHealth ; Calendar : Week - Mozilla Firefox 
File Edit Vi Go Bookmarks Tools Help 
| O | H € ” v A ttp://demo.uversainc.com/clearhealth/index.php/main/Calendar/week_grid?date=05/17/2005 [y] O Go [cl 
Red Hat, Inc. Red Hat Network [Support Shop [Products [Training 
Y Sun, May 15 - Sat, Mmay2ı ” 
Showing Locations : Finland Building->Blue Room 
D7:00 mtmm (07:00! mm 
AM HI nt mm E 
= , y > 
5 Willene #3733 Indira #3370 z 
D7:30 a. 02/25/1950-55 07/09/1901-103 | mt 3 
E : AM (808) 874-1346 (669) 545-0159 | t 
r į ar N né rp Rosaura 7:45AN 
#4009 
== = 4- 
08:00 IT Skids Gi | : For nasi 0209/197431Ellisor, Izetta 
ds Fr (662) #2246 


sistem ujian berbasis PC di jaringan sekolah/kampus ps6 | a 





























INFO 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK € DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 






SINI InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
PUBLICATIONS Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 


EDITORIAL 


STOP MENDIDIK SAMBIL 
MEMBAJAK! 


Kurikulum pendidikan nasional dulunya me- 
nyebutkan merk-merk produk software yang 
harus diajarkan di sekolah dan perguruan 
tinggi. Akibatnya, guru, dosen, siswa, dan ma- 
hasiswa menderita ketergantungan terhadap 
produk tertentu. Sejak beberapa tahun lalu, ke- 
wajiban itu sudah tidak ada atau tidak tertulis 
dalam kurikulum. Namun dalam praktiknya, 
masih saja muncul keluhan para guru dan dosen 
yang diwajibkan menggunakan produk tertentu 
dengan berbagai alasan. 

Selain menimbulkan ketergantungan yang 
berlebihan, penggunaan software proprietary untuk pendidikan 
akan memboroskan uang rakyat atau siswa/mahasiswa dan mengu- 
rangi kebebasan dalam mempelajari teknologi informasi dan ko- 
munikasi (TIK). Akibat nyata dari ketergantungan dan ketidak- 
mampuan membeli lisensi meskipun dengan harga diskon adalah 
banyak guru dan dosen mengajar sambil melakukan pelanggaran 
hukum, menggunakan software secara tidak sah alias membajak. 

Jika dari sisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah tidak ada 
masalah, kira-kira apa penyebab ketergantungan dan pembajakan 
software itu di sekolah-sekolah? Salah satu alasan yang mengemuka 
dalam berbagai kesempatan diskusi dengan para guru adalah belum 
adanya bahan ajar seperti buku dan lembar kegiatan siswa yang dise- 
diakan pemerintah atau penerbit buku. Ketika hal itu ditanyakan ke 
para penerbit, jawabnya adalah sebuah pertanyaan, apakah banyak 
sekolah yang mengajarkan TIK dengan software open source? 

Persoalan serupa juga terjadi di pendidikan tinggi, meskipun 
relatif lebih ringan karena sudah banyak perguruan tinggi yang 
mengajarkan TIK berbasis open source. Meskipun kurikulum tidak 
mengharuskan penggunaan produk tertentu, masih ada dosen yang 
kesulitan menerapkan sistem pendidikan berbasis open source. Ala- 
san yang masih menderita kesulitan ini antara lain karena ketergan- 
tungan dan ketidakmampuan untuk mengubah sistem yang telah 
ada. Tidak ada alasan perguruan tinggi kesulitan bahan ajar, karena 
di Internet bertaburan software open source dan buku atau manual- 
nya, seperti yang kami sajikan dalam rubrik "Utama" edisi ini. m 





Rusmanto Maryanto (us@infolinux.co.id| 


tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relası/narasumber. 


PCMedía ¿LINUX GEHE 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 





www.infolinux.web.id INFOLINUX H 05/2008 3 


INDEKS 


LINUX 


Edisi 05/2008 







[22] TuxMathScrabble 0.5.3 






Buku 

[23] Apache Cookbook 2nd Edition 

[23] Beginning PHP and MySQL, Third 
Edition 

[23] Panduan Menguasai Pemrograman 

Visual wxPython 









































Software Pilihan 
] VncThumbnailViewer 
] Mahara 1.0.0 
| phpWebSite 1.5.1 

d | | Workaholic 0.2.0 
|} LI LI A LI | Utool 3.1.1 
] TLoM 0.0.4 
] ClearHealth 2.2 PR1 
] Quanta Plus 3.5.9 / 4.0.3 
] SpeedCrunch 0.10 
] Skype 2.0.0.68 
] Opera 9.27 / 9.50 Beta build 1729 
] HomeBank 3.8 
] Herrie 2.0.1 






Utama 
[28] Linux dan open source untuk 
pendidikan 





8 








Bisnis 
[36] Jogja Goes Open Source 





| T : Praktik Instan 
= — bean gg an [38] E-Learning dengan CMS Moodle 


Info Pemda 











Komunitas 
[42] KPLI Medan Bangkit Kembali 
[42] Pengenalan Linux & Kluwek 

















Ina Dusun Sabrang,” Giripunwo, 
Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprago yang berdiri sejak 























Warnux 
[44] BiOS, Billing Warnux Open Source 

[47] Daftar Warnet Berbasis Linux di In- 
donesia 












Tutorial 

[48] Memblokir Usaha Login Brute 
Force 

[50] Mengatur Lingkungan Kerja User 
Interface GIMP 2.4 

[54] Buat WebBlog Sendiri Menggu- 






[3] Editorial [10] Budi Raharjo: Mengelola Data Center 
[12] Michael S. Sunggiardi: Pengusaha 
[4] Indeks Open Source 


































































Aktual (14) Surat Anda nakan WordPress 
[5] Wal-Mart Menghentikan Penjualan [60] Web Server Mini yang Luar Biasa 
Komputer Berbasis Linux Testilinux [66] Membuat Control Panel Sendiri: 
[5] Berakhirnya Dukungan Ubuntu 6.10 [16] Buat Belajar Komputer, Linux Gue Package 
[5] Rilis Adobe AIR untuk Linux Banget! 
[6] Canonical Mengumumkan Workshop 
Ketersediaan Canonical Landscape Distro [74] Tip dan Trik Operasi File di PHP 
[6] Linux di Departemen Keuangan [19] Dreamlinux 3.0 [76] TCExam, Sistem Ujian Berbasis 
Yugoslavia [19] Karoshi 5.2beta Komputer 
[7] System 76 dengan Pre-install 
Ubuntu Server Software [78] Info Harga 
[7] Kolaborasi KDE dan Wikimedia [20] BiOS Baliwae 1.3b 
[20] gKamus 0.1 [80] Kuis InfoLINUX 
Opini 
[8] I Made Wiryana: JavaScript, Bahasa Game [82] Edisi Mendatang 
yang Terlupakan [22] gCompris 8.5prel 


4 05/2008 m INFOLINUX www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Wal-Mart Menghentikan Penjualan Komputer Berbasis 
Linux di Jaringan lokonya 





al-Mart memiliki pemikiran 
untuk menghentikan penjualan 
komputer berbasis Linux di to- 


konya, karena tidak menarik perha- 
tian seperti yang perusahaan harap- 


kan. Namun untuk saat ini, komputer 
berbasis Linux ini masih tetap dijual 
lewat website Walmart.com. 

Melissa O'Briesn, pembicara dari 
Wal-Mart Stores mengatakan bahwa 
komputer berbasis Linux bukanlah 
seperti yang dicari oleh kebanyakan 
pelanggannya. Perusahaan ini mulai 
mencoba memenuhi permintaan un- 
tuk sistem berbasis Linux pada akhir 
Oktober tahun kemarin, dengan stok 
Green gPC dari Everex pada kurang 
lebih 600 toko. 

Meskipun semua unit gPC telah 
terjual habis, namun perusahaan ti- 
dak akan mengadakan stok untuk 
gPC lagi. Menurut Paul Kim, branch 


manager di Everex, menjual gPC se- 
cara online adalah solusi yang jauh 
lebih baik dibandingkan dengan 
menjualnya langsung di toko. Versi 
terbaru gPC, yakni gPC3, masih ter- 
dapat pada website Walmart.com. 
Anda juga dapat menemukan laptop 
CloudBook, produk lain dari Everex. 

Bicara tentang CloudBook, kare- 
na diluncurkan lebih cepat dari yang 
seharusnya maka notebook ini me- 
miliki beberapa masalah. Beberapa 
masalah yang dilaporkan, antara 
lain ukuran setting layar yang salah, 
tombol OK yang tidak berfungsi, dan 
wireless card yang tidak dapat me- 
miliki dukungan security. m 


berakhirnya Dukungan 


Ubuntu 6.10 


ada 26 Oktober 2006, 
Laaa mengumum- 

kan peluncuran dari 
Ubuntu 6.10 (Edgy Eft), 
sebuah versi yang mem- 
perkenalkan beberapa fi- 
tur menarik. 
Aplikasi seper- 
ti Firefox 2.0, 
OpenOffice. 
Org 2.0.4, F- 
Spot, Tomboy, 
dan Orca, di- 
perkenalkan 
untuk kali 
pertama pada 
sebuah distribusi Ubun- 
tu. Teknologi dan sejum- 
lah fitur hebat lainnya 
juga disertakan pada rilis 
Ubuntu 6.10 tersebut. 

Namun, masa hidup 
Ubuntu 6.10 sepertinya 
akan berakhir. Pada Ju- 
mat, 25 April 2008, bertepa- 


www.infolinux.web.id 





tan dengan 18 bulan masa 
dukungan Ubuntu 6.10. Ini 
artinya, mulai tanggal 25 
April 2008, Canonical akan 
menghentikan dukungan 


untuk Ubuntu 6.10, seperti 


dukungan up- 
date software 
dan perbaikan 
security soft- 
ware. 
Bagi penggu- 
na yang masih 
menggunakan 
+ Ubuntu 6.10, 
dapat menung- 
gu sampai 24 April untuk 
perilisan Ubuntu 8.04 LTS. 
Bagi pengguna yang tidak 
sabar untuk merasakan 
Ubuntu 8.10, dapat segera 
men-download dan meng- 
instalasi file iso Ubuntu 
8.10 dari url www.ubuntu. 
com. M 


Rilis Adobe AIR untuk 
Pengguna Linux 


nanti, akhirnya Adobe 
merilis versi alpha 
pertama Adobe AIR un- 
tuk Linux, yakni sebuah 
teknologi baru yang mem- 
bolehkan aplikasi Adobe 
AIR untuk dapat berjalan 
pada sistem operasi Linux. 
Beberapa fitur yang ter- 
dapat pada versi alpha per- 
tama Adobe AIR ini antara 
lain, local database API, in- 
tegrasi desktop yang men- 
dukung drag 
dan drop, dan 
sebagainya. 
Adobe AIR 
dapat bekerja 
dengan baik 
pada ling- 
kungan desk- 
top, baik 
pada desktop 
GNOME mau- 


Cra sekian lama di- 


pun KDE. Sistem operasi 
yang didukung ADOBE 
AIR ini, antara lain RedHat 
Enterprise Linux 5, SUSE 
Linux Enterprise Desktop 
10, dan Ubuntu 6.06. 
Kelebihan lain, Adobe 
AIR dapat berjalan dengan 
baik dengan window mana- 
ger pelengkap seperti Beryl, 
Compiz atau Compiz Fu- 
sion, dan dengan extension 
X Server seperti Composite, 
Render, dan Shape. m 





INFOLINUX ® 05/2008 


5 


AKTUAL 


6 


Dreamlinux 


Dreamlinux, distro berbasis Debian yang 
berorientasi desktop, telah merilis keterse- 
diaan dari Dreamlinux 3.0. Meski memiliki 
tampilan yang sangat bagus, distro yang be- 
rasal dari negara Brasil ini tidak membutuh- 
kan spesikasi hardware yang tinggi. Dream- 
linux 3.0 sudah dilengkapi fitur Flexiboost 
yang memungkinkan berbagi sifat tampilan 
di window manager yang berbeda. 


Mandriva 


Pada 9 April 2008, pihak Mandriva SA telah 
mengumumkan rilis dari Mandriva Linux 
2008.1. Rilis terbaru ini telah menyertakan 
sejumlah perbaikan dari versi sebelumnya. 
Sejumlah tool juga telah disertakan pada 
versi ini, yang membuat distro ini semakin 
mudah digunakan. Anda dapat men-down- 
load file iso distro ini pada url http://www. 
mandriva.com/en/download/free. 





Canonical Mengumumkan 
Ketersediaan Canonical Landscape 


anonical, spon- 
(= komersial 

utama Ubuntu, 
pada 5 Maret 2008 
mengumumkan 
ketersediaan Ca- 
nonical Landscape, 
yakni suatu tool monitoring dan sistem manajemen untuk Ubuntu. Landscape 
akan tersedia untuk pelanggan yang berlangganan support komersial dan se- 
bagai layanan komersial yang berdiri sendiri. Landscape akan memberikan 
peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki beberapa sistem Ubuntu di 
sejumlah server dan desktop-nya. 

Mark Shuttleworth, pendiri Ubuntu project menjelaskan kalau dirinya 
berkomitmen untuk menjadikan Ubuntu sebagai pilihan yang tepat untuk ke- 
butuhan perusahaan. Mark merasa senang karena feedback dari beta program 
memberi indikasi kalau Landscape telah memenuhi komitmen tersebut. Mark 
memberi tantangan kepada tim development untuk membuat tool yang sim- 
pel untuk digunakan tetapi bersifat powerfull untuk mendukung pelanggan. 
Mark juga berharap Landscape dapat menggerakan lebih banyak lagi pem- 
buatan aplikasi Ubuntu yang berskala besar. m 


f) CANONICAL 


Projects Services Partners 


About Us 


Support Login Store 





Canonical is committed to the development, 
distribution and promotion of open source software 
products, and to providing tools and support to the 


open source community. 


Linux di Departemen Keuangan Yugoslavia 


iroslav Jovanovic, foregoing head IT Department 
N pada Departemen Keuangan Yugoslavia, menjelaskan 

sebuah gambaran tentang utilitas open source untuk 
desktop dan server pada sebuah konfrensi yang diadakan 
oleh United Nations Development Programme di Skopje, 
tahun lalu. 

Menurut Jovanovic, Departe- 
men Keuangan merupakan se- 
buah organisasi besar di negara- 
nya yang menggunakan software 
open source. Departemen TI di 
organisasi tersebut telah meng- 
gunakan dan membangun solusi 
open source dan open standard 
sejak tahun 2001. Infrastruktur 
server juga telah dimigrasi ke open source dan semua laya- 
nan TI telah berbasis pada solusi open source. 

Beberapa server yang digunakan organisasi ini berja- 
lan pada Debian dan memberikan layanan print-server 
berbasis CUPS. Server juga memperbolehkan pengguna 
untuk saling berbagi sumber daya dokumen office antara 
Linux dan lingkungan Windows lewat Samba file server. 
Jovanovic mengatakan, dengan adanya server terpusat 





05/2008 E INFOLINUX 





yang menyediakan layanan printer dan fasilitas resource 
sharing, maka akan sangat membantu dalam mengurangi 
pemakaian biaya. 

Di samping pelayanan tersebut, terdapat juga Quality 
of Service management dan analisis yang sangat meng- 
hemat biaya. Dari total 370 kom- 
puter desktop, 170 di antaranya 
menggunakan software open 
source seperti OpenOffice.Org, 
Mozilla Firefox, dan PDFCreator. 
Linux juga digunakan dalam dua 
departemen dalam bagian ini, yai- 
tu bagian TI dan Treasury. Sistem 
operasi ini juga menjalankan ser- 
ver lain seperti untuk web server, 
proxy server, keamanan web, dan banyak lagi. 

Dengan menggunakan Linux, kesempatan lain akan 
terbuka untuk dapat menggunakan software virtualisasi, 
email server, penggunaan sumber daya yang rendah, ser- 
ta dapat membuat administrasi, perbaikan, dan recove- 
ry menjadi lebih mudah. Jovanovic melanjutkan, kalau 
FLOSS menyediakan kesempatan di Eropa untuk sebuah 
bisnis baru, yang sesuai dengan European SMEs. m 


www. infolinux.web.id 


System /b dengan Pre-instal 
Ubuntu Server 


ystem76 Inc, provider laptop dengan pre-installed 
an beberapa waktu lalu telah mengumumkan 

ketersediaan server pre-install Ubuntu 7.10 Server 
Edition. Penawaran ini memiliki garansi tiga tahun peng- 
gantian spare-part dan tiga tahun update sistem operasi. 

System76 server dengan Ubuntu 7.10 Server Edition 
akan berisi penuh dengan data center besar yang dibu- 
tuhkan seperti e-mail, virtualisasi, layanan file dan print 
server, dan customer relationship management. Server dari 
System76 ini didukung oleh CPU Quad Core Intel XEON, 
dengan kapasitas penyimpanan hingga 8 TB, dan maksimum 
memori 32 GB. 

Canonical, sponsor utama Ubuntu, akan menyediakan dukungan untuk 
Ubuntu Server. Canonical Global Support Service, tersedia secara langsung 
dari System76. Kompatibilitas System76 server dan Ubuntu telah disertifikasi 
oleh Canonical dengan serangkaian tes dan uji validasi. 

Jane Silber, Chief Operating Officer Canonical mengatakan, pengumuman 
ini dapat meningkatkan permintaan dari partner dan konsumen terhadap 
Ubuntu 7.10 Server Edition, dan telah membuktikan bahwa Ubuntu sudah 
siap untuk masuk ke lingkungan Enterprise. m 


Kolaborasi KDE dan Wikimedia 






AKTUAL 


NoteGase 


NoteCase telah merilis versi terbarunya, 
yakni NoteCase 1.5.1 pada 19 Maret 2008. 
NoteCase merupakan aplikasi note mana- 
ger berbentuk hirarki yang dapat membantu 
Anda untuk mengorganisasi catatan harian 
Anda ke dalam sebuah dokumen, dengan 
catatan terpisah yang diletakkan dalam 
struktur berbentuk pohon. NoteCase juga 
sudah memiliki fitur enkripsi catatan. 


Skype 


Skype aplikasi berbasis teknologi P2P un- 
tuk komunikasi melalui VOIP, telah merilis 
Skype 2.0 untuk platform Linux pada 2 April 
2008. Pada versi terbaru ini, Skype telah 
menambah sejumlah fitur. Beberapa fitur 
yang dimiliki antara lain, memiliki Kualitas 
suara yang sangat baik, dapat bekerja di- 
belakang firewall, percakapan yang teren- 
kripsi, dan sebagainya. 





Board member KDE e.V. Sebastian Kugler mengatakan, 


sebuah kantor bersama sebagai hasil kerja sama kedua- 

ya yang berlokasi di daerah Frankfurt, Jerman. Seba- 

gai dua organisasi yang memiliki tujuan dan tantangan 

organisasi yang hampir sama, kedua peru- 

sahaan tersebut berharap dengan bekerja 

sama dalam satu tempat, akan memperkuat 

dan memperluas bisnisnya ke komunitas 

Free Culture dengan membolehkan mereka 

untuk dapat berbagi sumber daya, pengala- 
man, dan infrastruktur. 

Seperti yang diketahui bersama, KDE 
merupakan tim teknologi internasional yang 
membuat software free dan open source un- 
tuk komputer desktop dan bersifat portabel. 
Di antara produk KDE adalah sistem desktop modern un- 
tuk platform Linux dan Unix, kumpulan software dengan 
banyak kategori termasuk aplikasi web dan Internet, mul- 
timedia, entertainment, pendidikan, dan sebagainya. Se- 
dangkan KDE e.V merupakan organisasi yang memberikan 
dukungan bagi perkembangan komunitas KDE. Misinya 
adalah mempromosikan dan mendistribusikan software 
free untuk kebutuhan desktop. m 


K e.V dan Wikimedia Deutschland, telah membuka 


www. infolinux.web.id 





kombinasi free software dan free content ini tidak hanya 
menguntungkan, namun berpikir lebih lanjut untuk me- 
langkah maju bersama, dan mengorganisasi komunitas 
Free Culture. Kugler menjelaskan, ide di- 
belakang pendirian kantor bersama adalah 
untuk membuat organisasi semakin ahli 
dalam bidang lain, namun dengan tujuan 
dan prinsip yang sama, sehingga dapat 
membuka kesempatan bagi perusahaan un- 
tuk semakin tumbuh dan berkembang. 
Kugler menambahkan, langkah ini bukan 
hanya kemajuan untuk KDE e.V, namun 
juga komunitas KDE. Kerjasama ini akan 
membantu KDE e.V menjadi lebih efisien 
dalam bekerja untuk memberi dukungan pada komunitas 
KDE. Wikimedia Deutschland yang mendirikan kantornya 
pada Oktober 2006, merasa senang dapat mengembangkan 
aktivitasnya bersama dengan KDE. Di samping itu, peru- 
sahaannya merupakan seksi nasional pertama pada Wiki- 
media Foundation untuk membuka kantornya sendiri. Se- 
belum ini, Wikimedia Deutschland merupakan organisasi 
voluntary-driven yang menangani Wikimedia Jerman. m 


INFOLINUX E 05/2008 


7 


OPINI 


8 





| Made Wiryana 


avascript, Bahasa 





ahan. 


Bukan saja ada di tiap komputer, 
dengan Jiggy, aplikasi sederhana 
dapat ditulis untuk iPhone atau 
iPod Touch cukup dengan 
JavaScript. JavaScript juga dapat 
dijalankan di Server, misal 
menggunakan Rhino yang ditulis 
dalam Java atau Spidermonkey. 
JavaScript memang lebih dikenal 
sebagai bahasa pergaulan aplikasi 
Web. Misal, untuk animasi, pop-up, 
dan interaksi lainnya. Demo qoox- 
doo menunjukkan kemampuan itu. 
Dari sisi bahasa, JavaScript ada- 
lah bahasa pemrograman, yang ber- 
orientasi objek dan bersifat dina 
mis. Bahasa pemrograman dinamis 
seperti JavaScript, Perl, PHP, Pyt- 
hon, dan Ruby awalnya didesain un- 
tuk skrip. Kini bahasa tersebut 
mengalami kenaikan popularitas. 
Banyak program yang tadinya 
ditulis dengan bahasa pemrog- 
raman statis seperti C, C++, Java 


05/2008 # INFOLINUX 


terasa bahwa 
Script tak terpisahkan dari brow- 
| ser apalagi situs popular mengan 
dalkan JavaScript. 


ang Terlupakan 


ahasa 
Script nasibnya mirip System 
Administrator. 
dijalankan, 
ingat ketika ada masalah. Itupun 
diingat untuk dilemparkan kesal- 
Banyak pengguna 


pemrograman Java- 


selalu 
hanya di- 


Kerja 
tapi 


tidak 
interpreter Java- 


kini ditulis dalam bahasa dinamis. 
Bahasa JavaScript memiliki kemiri- 
pan dengan bahasa pemrograman 
fungsional dengan fasilitas lambda, 
dan closures. JavaScript berbeda 


baik bagi mereka yang tertarik mem- 
pelajari. Dengan mudah orang dapat 
bisa melihat source code dari suatu 
aplikasi JavaScript. Sehingga seperti 
halnya HTML, hal itu menjadikan 
orang mudah mempelajari. Sekali 
lagi model open source menjadikan 
orang mudah untuk belajar. Tek- 
nologi yang terbuka akan meng- 
akselerasi teknologi itu sendiri. 
TaffyDB merupakan pustaka 
JavaSript yang berfungsi sebagai 
database ringan di browser, sangat 
cocok untuk implementasi AJAX. 
Bagi yang ingin memanfaatkan 
JavaScript untuk pemrograman gra- 
fik, misal membuat plot, dapat 
menggunakan framework Plotr. 
Pilihan lain adalah pustaka Ortho. 


Saat ini begitu banyak pustaka 
JavaScript tersedia yang dapat 
dimanfaatkan. 


JavaScript dapat juga diman- 
faatkan untuk memproses bahasa 
pemrograman. Misal berfungsi 
sebagai interpreter dari bahasa lain 
atau membuat mesin virtual untuk 
bahasa pemrograman. Sebagai con- 
toh HotRuby, mesin virtual untuk 
Ruby yang ditulis di Javacript, me- 
mungkinkan menjalankan opcode 
dari Ruby pada lingkungan Java- 
Script. GoldenScheme merupakan 
interpreter Scheme dan Jisp meru- 
pakan dialek Lisp yang diimplemen- 
tasikan dalam JavaScript. 


T 
„popularitas AJAX menjadikan 
JavaScript seperti ditemukan kembali dan 
dianggap bahasa serius.,, 


dengan Java dan awalnya bukan 
dikembangkan Sun tapi oleh Net- 
scape. Saat ini JavaScript telah 
distandardisasi oleh ECMA sebagai 
ECMAScript (ECMA-262). 
JavaScript kini makin matang, 
popularitas AJAX menjadikan Java- 
Script seperti ditemukan kembali 
dan dianggap bahasa serius. Salah 
satu faktor menarik JavaScript 
adalah sifat "viral"-nya. Dan ini 


JavaScript ada di depan mata, 
jadi bagi yang ingin mengajari 
pemrograman Anda telah memiliki 
semuanya. Tak perlu membajak 
kompiler, yang penting mengajar- 
kan konsep pemrogramannya, bu- 
kan mengajarkan pemrograman 
yang menggunakan Rapid Appli- 
cation Development (RAD) atau 
Integrated Development Environ- 
ment (IDE) tertentu. m 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Budi Rahardjo 


Mengelola Data Genter 





kannya 





i perusahaan, server-server 
yang memberikan layanan 
teknologi informasi diletak- 


kan di tempat khusus yang 
disebut data 


center. Dikumpul- 
server-server ini dalam 


satu tempat adalah untuk memu- 
dahkan pengelolaan. 
jika server tersebar di beberapa 
tempat dan bahkan beda gedung. 
Pengelola harus pindah dari satu 


Bayangkan 


tempat ke tempat lain untuk mengelolanya. 


Selain kemudahan dari sisi mana- 
jemen ada juga kebutuhan teknis. 
Mesin server membutuhkan ling- 
kungan yang khusus. Temperatur 
lingkungan harus cukup dingin se- 
hingga mesin tidak panas. Biasanya 
kalau temperatur terlalu panas, 
harddisk akan cepat rusak. Yang 
juga sering jebol karena suhu yang 
terlalu tinggi adalah power supply. 
Masih untung kalau tidak kena 
mainboard-nya. 

Selain temperatur ada faktor 
lain yang perlu diperhatikan, yaitu 
kelembaban. Jika terlalu lembab 
maka banyak komponen yang cepat 
“karatan”. Konduksi slot konektor 
menjadi kurang baik. Debu juga 
merupakan masalah tersendiri. 
Itulah sebabnya di beberapa data 
center, orang yang masuk harus 
melepaskan sepatu. 

Kesemua ini menuntut sebuah 
ruangan atau tempat dengan kon- 
disi yang khusus. Harganya tentu 
saja juga khusus, alias mahal. 
Untuk pendinginan saja dibutuh- 


10 05/2008 m INFOLINUX 


kan AC yang mungkin berbeda 
dengan AC biasa karena selain tem- 
peraturnya yang harus bisa stabil, 
kelembabannya juga harus terken- 
dali. Peletakan AC harus pas karena 
aliran udara harus bisa mengalir se- 
cara terkendali sehingga tempe- 
ratur merata di seluruh ruangan. 


tuk perkantoran tidak cocok untuk 
ruangan mesin karena berat mesin 
bisa melebihi spesifikasi dari 
kemampuan daya dukung lantai 
yang ada. Jika ruangan perkan- 
toran dipaksakan untuk menjadi 
ruanan data center ada risiko yang 
bisa membahayakan banyak pihak. 
Untuk membuat ruangan dengan 
lantai yang mampu mendukung 
berat mesin ini tentunya tidak 
murah dan tidak mudah. Apalagi 
biasanya ruang data center tidak 
diletakkan di lantai dasar, sehingga 
dari implementasinya ada sedikit 
kerumitan tambahan. 

Tak kalah pentingnnya dan bah- 
kan yang mungkin paling penting 
adalah masalah listrik. Tanpa listrik 
tentunya data center tidak bisa 
berfungsi. Masalah yang terkait 
dengan hal ini adalah bagaimana 
menyediakan listrik yang stabil 
(karena server yang canggih sangat 
sensitif terhadap perubahaan list- 
rik). Cadangan listrik, baik berupa 
jalur tambahan atau UPS, juga me- 
rupakan masalah tersendiri. Pemi- 
lihan dan pengelolaan UPS di data 
center berbeda dengan UPS di ru- 
mah-rumah karena ukurannya yang 
besar (dari segi kapasitas dan fisik- 
nya) sehingga memiliki kerumitan 
tersendiri. 

Masih banyak lagi hal-hal yang 
menarik untuk dibahas seputar 


„Karena server yang canggih sangat 
sensitif terhadap perubahaan listrik.,, 


Jangan sampai ada bagian yang ter- 
lalu lebih panas (hot spot) diban- 
dingkan tempat lain. Ini ternyata 
tidak mudah karena biasanya mesin 
terkelompok di satu tempat (satu 
rak, misalnya). Maka, di titik itu 
temperatur lebih panas dari tempat 
lainnya. 

Satu hal lagi yang membuat tem- 
pat data center ini khusus adalah 
kemampuan lantai dalam menyang- 
ga beban. Lantai yang didesain un- 


pengelolaan data center. Sayangnya 
sebagian besar ilmunya masih terse- 
bar di berbagai buku dan di kepala 
banyak orang pengelola data center. 
Pengalaman masih merupakan ba- 
gian yang terpenting. 

Ternyata pengelolaan data center 
tidak semudah yang kita bayang- 
kan ya? Tidak bisa kita hanya me- 
ngumpulkan semua komputer (ser 
ver) dalam satu ruangan, tarik 
kabel, pasang AC, dan selesai. m 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Pengusaha Open Source 





bang 





khir Maret 2008 saya mengun- 
jungi Singapura dan Malaysia 
untuk satu business trip, bertan- 
dang ke rekan-rekan pengem- 

open 
berhasil di dua negara itu. Rekan 
saya di Singapura mengembangkan 
kombinasi peranti lunak dan peranti 
keras semacam embedded PC yang 
juga sedang dikembangkan di Indo- 
nesia. Kenyataannya, kedua peru- 


source sudah 


yang 


sahaan ini mempunyai masalah yang sama. 


Saya di Indonesia kekurangan tenaga 
orang yang profesional dan ber- 
tanggung jawab atas semua pengem- 
bangan. Rekan saya, sebut saja Lee 
dari Singapura, juga mengalami hal 
yang sama. Lee juga punya masalah 
untuk dapat menjual produknya 
secara luas, karena sebagian besar 
coding yang dibuat berbasis open 
source, dan dia merasa bersalah besar 
jika mengeksploitasi semua coding 
yang dibuat oleh komunitas untuk 
kemudian mendapat bayaran ke 
dirinya sendiri. Sementara untuk 
menyumbang atau memberi donasi 
ke pembuat utamanya, Lee merasa 
masih belum mampu dan tidak akan 
terlihat jika jumlahnya kecil. 

Kami saling curhat selama tiga 
hari penuh mencari solusi untuk 
menghadapi masalah secara ber- 
sama-sama dan tidak dua kali meng 
alami masalah serupa. Satu kesim- 
pulan yang didapat adalah keha- 
rusan bergabung untuk dapat meng 
optimalkan semua yang sudah 
dilakukan. 


12 05/2008 M INFOLINUX 


Kemudian saya ke Johor Baru 
bertemu Wong yang asli Kuala Lum- 
pur dan saat ini dikenal sebagai 
salah satu pentolan open source di 
Malaysia. Berbeda dengan Lee, 
Wong sangat agresif dan malah 
meremehkan semangat open source, 
seperti menyontek ke kiri dan 
kanan tanpa basa-basi atau tanpa 
izin ke pengembangnya. Wong 


berbeda, walaupun keduanya mem- 
punyai kemiripan masalah dalam 
menjalankan bisnis, yaitu keku- 
rangan tenaga ahli dan modal. 

Karena punya keinginan yang 
tidak dapat diselaraskan, akhirnya 
usaha untuk menyatukan mereka 
berdua gagal total. Saya kembali ke 
Bogor dengan satu kesimpulan yang 
memang sudah sering kali saya tulis 
di kolom ini, yaitu sulitnya untuk 
mempertemukan dua pakar di da- 
lam satu institusi atau pekerjaan. 
Saling tidak mau mengalah yang 
saya pikir hanya terjadi di Indonesia 
ternyata terjadi juga pada orang 
Asia lainnya yang kurang lebih 
memiliki latar belakang budaya dan 
kebiasaan yang sama. 

Saya masih berharap, keduanya 
dapat saling bekerja sama, karena 
secara tidak langsung keduanya 
saat ini sedang bekerja sama dengan 
saya. Dengan kami bertiga berga- 
bung menjadi satu, saya punya 
bayangan akan terjadinya satu 
sinergi yang besar untuk membuat 
satu produk Asia yang diterima dan 
disayang oleh negara-negara yang 
kebanyakan sedang berkembang 
dan mempunyai potensi peningka- 
tan yang tinggi. 

Liku-liku komunitas open source 
yang berdasar pada konsep keter- 
bukaan, yang dikembangkan oleh 
orang Amerika dan Eropa, seper- 
tinya tidak mudah ditelan begitu 
saja oleh orang Asia, karena faktor 


..mempunyai kemiripan masalah dalam 
menjalankan bisnis, yaitu kekurangan 
tenaga ahli dan modal.,, 


meminta pelanggannya membayar 
yang disebut maintenance tahunan 
untuk meningkatkan kemampuan 
peranti lunaknya. 

Sampai di sini, saya yang mem- 
pertemukan kedua orang Lee dan 
Wong akhirnya bingung, karena 
keduanya punya keinginan yang 


UUD (Ujung-Ujung-nya Duit) san- 
gat kental di Asia. Apalagi sering- 
kali pengusaha TI Asia yang sudah 
sukses dengan tiba-tiba akan rontok 
karena sudah tidak sempat lagi 
berkiprah dalam dunia tekniknya, 
dan lebih ke dunia politis dan 
ekonomi. m 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 





SURAT ANDA 





Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 






Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 


HARDIKNAS dengan bonus paket 
edukasi 

Saya sebagai penggemar setia In- 
foLINUX dan sebagai pengajar mata 
pelajaran TIK SMP dan SMA, sangat 


terbantu sekali dengan kehadiran 
majalah InfoLINUX. Terutama 
materi-materi workshop dasar yang 
terdapat pada tiap edisinya yang 
sangat membantu dalam penyam- 
paian materi TIK di sekolah kami. 
Ada satu usulan untuk tim redak- 
si. Bagaimana jika pada peringatan 
HARDIKNAS tahun ini InfoLINUX 
mengupas tuntas paket-paket edu- 
kasi yang terdapat pada Edubuntu. 
Terutama paket software yang ter- 


daftar di kategori Science dari 
menu Synaptic Edubuntu. 
Mungkin dengan dimuatnya 


artikel atau bonus panduan tentang 
beberapa aplikasi program untuk 
pendidikan, dapat membuka wawa- 
san rekan-rekan pengajar bahwa 
dengan Linux dan open source 
banyak manfaat yang tersedia di 
dalamnya. Dengan demikian, Linux, 
khususnya Edubuntu, tidak hanya 
digunakan untuk pelajaran TIK 
saja, melainkan mata pelajaran lain 
juga bisa memanfaatkan teknologi 
ini sebagai media pembelajarannya. 

Anas Fauzi, S.Pd - SMP-SMA Mujahidin Surabaya 


Meski tidak sama persis dengan 
pembahasan yang Anda inginkan, 
namun request Anda sudah Info- 
LINUX penuhi pada edisi ini. Pada 
edisi spesial pendidikan ini, Info- 
LINUX membuat beberapa topik 
yang berkenaan dengan pendidikan 
pada beberapa bahasan rubriknya. 
Untuk request pembahasan aplikasi 
tentang Edubuntu, mungkin ada 
baiknya Anda membaca buku mini 
InfoLINUX yang berjudul "Edubun- 
tu, Pedoman Praktis Linux untuk 


14 05/2008 M INFOLINUX 


atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


Pendidikan", yang secara spesifik 
membahas berbagai macam aplikasi 
yang terdapat di Ubuntu. Semoga 
makin banyak sekolah yang meng- 
ikuti jejak sekolah Anda untuk 
memberikan materi Linux sebagai 
materi TIK di sekolah. 


Info dan usulan buat InfoLINUX 


Info: Multimedia system AirBus 
A380 ternyata menggunakan Linux. 
Saya ketahui ketika ikut penerba- 
ngan Sydney-Singapore akhir ta- 
hun lalu. Pas mendarat, system 
di-boot-up, muncul deret probing 
Linux. 

Usulan: Saya sedang me- 
ngenalkan Linux kepada anak saya 
yang mau masuk SMP. Kadang 
ingin mencoba berbagai jenis distro 
meski fresh instalation makan 
waktu. Apa ada tutorial bikin 
image baku satu jenis distro dengan 
menggunakan program mirip Ghost 
dan di-burned di CD atau DVD? 

Budi Hikmat - via email 


Terimakasih atas info yang diberi- 
kan. Saat ini, sistem operasi Linux 
memang telah digunakan oleh ber- 
bagai jenis perusahaan untuk meme- 
nuhi kebutuhan bisnisnya. Untuk 
pembahasan mengenai cloning 
sistem Linux yang telah terinstalasi 
di harddisk, Anda dapat menemu- 
kan pembahasan ini pada Tutorial 


"Backup dan Restore dengan 
Partimage" yang terdapat pada 
salah satu Tutorial majalah 


InfoLINUX edisi 07/2007. 


Saran dan masukan 

Sebenarnya banyak yang saya mau 
kritik pada majalah InfoLINUX, na- 
mun daripada ada yang tidak 
berkenan lebih baik saya memberi 
saran lanjutan. 





1. Waktu kuliah, saya pernah ber- 
langganan majalah komputer 
yang banyak menyertakan source 
code aplikasi menarik meski 
masih belum berbasis standar 
GUI/API yang banyak melibat- 
kan pembaca untuk ikut lomba 
menciptakan program menarik. 
Ada baiknya InfoLINUX banyak 
melampirkan source code dari In- 
ternet yang bersifat gratis 
sekaligus membuat sayembara 
buat program terbaik 2008 ini. 

2. Jangan hanya redaksi Info- 
LINUX yang berbicara! Beri 
kesempatan sebesar-besarnya da- 
ri khalayak pembaca untuk 
mencermati perkembangan du- 
nia TI yang semakin cepat dan 
canggih, sehingga InfoLINUX 
terkesan juga mengikuti tren 
modern dengan desain yang 
cukup lebih menawan, yang 
tidak terbatas hanya distro mau- 
pun "jurus-jurus" tertentu saja. 

Eki Kurnia Agoes - via email 


Berikut penjelasan mengenai 
usulan yang Anda berikan. 
1. Usulan Anda akan kami 


tampung terlebih dahulu, karena 
setiap majalah memiliki ciri 
khas tersendiri, yang mungkin 
tidak setiap pembaca setuju 
akan usulan ini. 

2. Jika Anda perhatikan, pada se- 
tiap edisi InfoLINUX, terdapat 
sejumlah narasumber lepas yang 
melampirkan tulisan pada sejum- 
lah rubrik di majalah Info- 
LINUX. Jika Anda memiliki 
pembahasan menarik seputar 
Linux, Anda juga dapat turut 
bersumbangsih dengan mengirim- 
kan naskah ke email submissions- 
@infolinux.co.id. Setiap naskah 
yang dimuat, akan mendapat- 


www.infolinux.web.id 





TESTILINUX 


Buat Belajar Komputer, 
Linux Gue Banget! 


ama saya Putu Wiramaswara Widya, 
pelajar Kelas IX SMP di sebuah kota 
kecil di Bali, yaitu Klungkung. Saya 
mulai belajar Linux saat duduk di 
kelas V SD pada 2004. Saya dan semua anggota 
keluarga saya saat ini selalu menggunakan 
Linux untuk pekerjaan sehari-hari, dan untuk 
hiburan seperti memainkan musik, video, dan 
games. 


Awal mengenal Linux 


Kali pertama saya mengenal Linux dengan se- 
buah distro Linux yang waktu itu sangat ngetop, 
yakni Mandrakelinux 10.0. Saya mendapatkan 
CD-nya di toko buku yang disertakan dalam 
buku mini Mandrakelinux 10.0. Buku itu awal- 
nya hanya saya lihat-lihat saja. Setelah saya 
pikir-pikir, akhirnya saya membelinya. 

Setelah pulang, saya langsung mencoba 
menginstal distro itu di komputer saya dengan 


“Jika saya menga- 
lami kesulitan, saya 
biasanya chatting 
dengan teman yang 
lebih ahli Linux 

dan menanyakan 
masalah yang saya 
alami...,, 





16 05/2008 = INFOLINUX 


petunjuk yang diberikan oleh buku tersebut. 
Saya menggunakan komputer dengan proces- 
sor Pentium || 400 MHz dan RAM hanya 64 
MB. Komputer itu termasuk ketinggalan zaman 
pada saat itu. Pada waktu saya jalankan de- 
ngan komputer lama itu, distro Mandrakelinux 
10.0 tidak dapat melakukan booting karena ada 
error di LILO. 

Saya akhirnya harus menginstal ulang distro 
tesebut dari awal dengan menggunakan GRUB 
sebagai bootloader. Akhirnya, kali pertama 
saya dapat melihat tampilan desktop Linux. 
Sayangnya, desktop KDE yang terinstal sangat 
lambat sekali. Mungkin karena komputer saya 
yang lumayan lambat. Akhirnya saya pasrah, 
dan menunggu sambil meminta agar dibelikan 
komputer yang lebih cepat oleh ayah saya. 


Mencoba desktop Linux 


Setelah komputer baru datang pada awal tahun 
2006, saya kembali menginstalasi distro Man- 
drakelinux 10.0 ke komputer baru saya dengan 
sistem dual-boot antara Linux dan Windows XP. 
Akhirnya, saya bisa lega melihat desktop KDE 
secara lancar di komputer saya. Saya lang- 
sung mencicipi fitur-fitur yang ada di desktop 
KDE yang masih versi 3.2 tersebut. Saya san- 
gat terkesan dengan konfigurasi desktop-nya 
yang sangat lengkap, dan themes yang sangat 
banyak yang membuat saya bisa mengubah 
penampilan desktopnya menjadi sangat keren. 

Puas menggunakan desktop KDE, saya be- 
ranjak mencoba desktop GNOME. Desktop ini 
sangat ramah, karena tidak terlalu banyak teks 
pada interface-nya. Itu karena desktop GNOME 
sangat mengedepankan keserdehanaan dan ti- 
dak mengedepankan konfigurasi yang lengkap 
seperti desktop KDE. Tetapi bagi yang terbiasa 
sekali dengan Windows, desktop GNOME bisa 
membuat bingung karena menu yang terletak 
di bagian atas secara default. 





Putu Wiramaswara Widya 


Awalnya saya kebingungan pada saat 
menggunakan file manager karena Linux 
menggunakan sistem hirarki file yang pada 
saat itu membuat saya bingung. Ada folder bin, 
usr, home, etc, var, dan sebagainya yang baru 
saya kenal sehingga kadang membuat saya 
bingung. Tetapi akhirnya, saya bisa juga ter- 
biasa menggunakan model hirarki file tersebut 
dimana saya hanya boleh menaruh file pribadi 
di /home/<nama user> dan folder selain yang 
tadi saya sebut hanya bisa diakses bebas oleh 
user root, yang merupakan “penguasa” sistem 
Linux yang ada di suatu komputer atau biasa 
disebut Administrator. 


Tertarik Mencoba Distro 
Fedora Gore 5 


Ternyata, Mandrakelinux 10.0 masih belum 
bisa menggantikan sepenuhnya pekerjaan se- 
hari-hari saya dan sekeluarga. Saya langsung 
mencari distro lain yang lebih lengkap. Pada 
saat saya melewati sebuah tempat penjual 
atau loper koran, saya melihat sebuah majalah 
khusus Linux yang bernama InfoLINUX edisi 
05/2006. Kebetulan karena pada waktu itu 
saya belum memiliki uang, sehingga saya harus 
menyisihkan uang jajan untuk beberapa hari 
agar bisa membeli majalah tersebut. Setelah 
dapat membeli, saya langsung mencoba distro 
yang disertakan, yaitu Fedora Core 5. 

Setelah Fedora Core 5 terinstal dengan 
desktop KDE, saya langsung mencoba ap- 
likasi Office-nya yaitu OpenOffice.org versi 2.0. 
Ternyata aplikasi tersebut sudah lengkap sekali 
dan bisa sebanding dengan Microsoft Office 
2003 yang dulu saya gunakan di Windows XP. 
Tetapi, saya tidak bisa memutar format MP3 di 


www.infolinux.web.id 








TESTILINUX 


o ja 9:08:05 4 
- NEKAT 


TESTILINUX - OpenOffice.org Writer 
File Edit View Insert Format Table Tools Window Help 


Bed 49889 47 SB 29 ee DME- A 
De DJAWA EBEG D 




















= Default y | | Dejavu Sans 





























Awalnya saya kebingungan pada saat menggunakan file manager karena banyak 
Linux menggunakan sistem hirarki file yang pada saat itu membuat saya bingung. Ada folder 
bin, usr, home, etc, var, dan sebagainya membuat saya bingung. Tetapi akhirnya, saya bisa 
juga terbiasa menggunakan model hirarki file tersebut dimana saya hanya boleh menaruh 
file pribadi di /home/<nama user> dan folder selain yang tadi saya sebut hanya bisa diakses 
bebas oleh user root yang merupakan “penguasa” sistem Linux yang ada di suatu komputer 
atau biasa disebut Administrator. 

Ternyata, Mandrakelinux 10.0 masih belum bisa menggantikan pekerjaan sehari - hari 
saya dan sekeluarga terutama pada masalah aplikasi perkantoran. Saya langsung mencari 





distro lain yang lebih lengkap. Pada saat saya melewati sebuah loper koran, saya melihat 





sebuah majalah khusus Linux yaitu majalah InfoLinux edisi 05/2006. Kebetulan karena pada 


CODE 


7 
z 














|| 
{100% |INSRT | STD |HYP |* 





a D wira -File Manager B TESTILINUX - Openoffice... | 


Belajar menulis dengan OpenOffice.Org Writer. 





distro tersebut dan itu tidak terjadi pada saat 
saya menggunakan distro Mandrakelinux 10.0. 

Akhirnya, saya mendapatkan extras dari FC5 
tersebut untuk memutar format MP3 dan soft- 
ware lainnya dari DVD /nfoLINUX edisi 06/2007. 
Saya jatuh cinta dengan desktop tersebut dan 
kami sekeluarga setuju untuk menggunakan 
distro tersebut. Saya dan keluarga biasanya 
menggunakan OpenOffice.org 2.0 untuk peker- 
jaan mengetik, membuat lembar spreadsheet, 
membuat presentasi, dan sebagainya. Selain 
OpenOffice.org, saya dan keluarga juga meng- 
gunakan GIMP sebagai foto editor, Rhytmbox 
untuk memutar musik, dan masih banyak lagi 
aplikasi yang kami gunakan. 


Mengoprek PC Lama 

Pada Juli 2006, saya diberi kewenangan un- 
tuk menggunakan komputer lama untuk saya 
pakai sendiri. Karena komputer tersebut sangat 
lambat, saya akali dengan menambahkan dua 
keping RAM 64 MB, dan akhirnya Fedora Core 
5 pun bisa saya jejalkan di komputer lama 
tersebut walaupun sedikit lambat. 

Karena rasa ingin tahu yang besar, saya 
mencoba menginstal distro lainnya ke kompu- 
ter lama saya. Pertama, saya menginstal 
distro openSUSE Linux 10.1 yang merupakan 
bonus dari /nfoLINUX edisi 07/2007. Setelah 
melakukan pengujian ternyata distro ini lebih 
hebat daripada distro FC5 yang digunakan di 
komputer keluarga. Atas izin dari ayah saya, 
saya langsung menginstall SuSE 10.1 di 
komputer keluarga dengan beberapa update 
dan extras dari bonus beberapa edisi majalah 
InfoLINUX. 

Saya juga mencoba fitur tiga dimensi XGL 
yang menurut redaktur /nfoLINUX lebih men- 
cengangkan daripada Windows Vista. Setelah 


www.infolinux.web.id 


d 
O = 


[wira - File Manager) 





Desktop KFGE di Debian yang cukup ringan untuk dijalankan. 


berhasil menginstal paket KGL dan compiz di 
komputer keluarga, saya sangat tercengang 
sekali melihat efek-efek dari KGL tersebut, 
sehingga membuat kami sekeluarga semakin 
kagum terhadap Linux. 

Setelah puas mencoba distro SuSE 10.1, 
saya ingin mencoba-coba distro yang lebih 
menantang, saya mencoba membeli Debian 
Etch pada Juli 2007 di sebuah toko Linux. 
Saya langsung mencoba distro tersebut ke 
komputer lama saya yang masih setia. Mulai 
dari sinilah saya mencoba belajar lebih dalam 
dengan Linux seperti menyetel services, men- 
ginstal driver, meng-compile kernel, mengatur 
menu GRUB, sampai mengatur sharing Samba 
agar komputer saya bisa berbagi data dengan 
komputer keluarga. Jika saya mengalami 
kesulitan, saya biasanya chatting dengan te- 
man saya yang lebih ahli dengan Linux dan 
menanyakan masalah yang saya alami pada 
saat menggunakan Linux. Selain chatting den- 
gan teman, saya juga sering mengunjungi f0- 
rum-forum tentang Linux baik dari Indonesia 
maupun luar negeri. 

Walaupun saya sudah terlalu jauh mem- 
pelajari Linux, tetapi saya tidak meninggalkan 
pelajaran sekolah begitu saja. Apalagi, April ini 
akan diadakan Ujian Akhir Sekolah Menengah 
Pertama saya. Saya hanya mempelajari Linux 
di waktu senggang atau waktu luang, karena 
pelajaran sekolah harus diprioritaskan sebagai 
nomor satu. 


Menyosialisakan Linux 
kepada teman 


Selain menggunakan Linux untuk keperluan 
saya sendiri, saya juga mensosialisasikan Linux 
kepada teman-teman saya di SMP. Distro yang 


saya tunjukkan kepada teman-teman adalah 
Live CD PCLinuxOS 2007 yang saya instal ke 
harddisk. Beberapa teman saya ingin diinstal- 
kan, tetapi banyak juga yang menolak untuk di- 
installkan karena sudah terbiasa dan belum siap 
meninggalkan Windows XP. Beberapa teman 
yang ingin diinstalkan Linux biasanya karena 
mereka kagum dengan efek dari 3D Beryl yang 
disertakan di distro PCLinuxOS tersebut. 

Walaupun banyak teman saya yang masih 
belum bersedia diinstalkan Linux, saya tetap 
bangga sebagai pengguna Linux, karena Linux 
itu bebas, Linux itu lisensinya gratis, dan Linux 
itu gue banget! Kita bisa mendapatkan distro 
Linux tanpa biaya apapun (kecuali biaya un- 
tuk membakar CD/DVD-nya), dan bahkan kita 
dapat mengkopi distro Linux ke banyak CD/ 
DVD tanpa perlu izin dari si pembuat distro 
tersebut (jika distronya memang benar-benar 
free). 

Dengan menggunakan GNU/Linux, kita tidak 
akan dicap sebagai pembajak software walau- 
pun menggunakan installer copy-an. Kita harus 
menjunjung tinggi Hak atas Kekayaan Intelektu- 
al (HaKI) karena para seniman seperti pembuat 
software harus mendapatkan royalti dari para 
penikmatnya. Tetapi di Linux, kita tak perlu lagi 
membayar royalti karena semua dibuat secara 
sukarela tetapi tetap mengedepankan kemuda- 
haan di mata para penggunanya. Akhir kata, 
saya ucapkan “Happy Tux-ING!” m 

Putu Wiramaswara Widya [initrunlevel0 @gmail.com] 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 


menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 





INFOLINUX = 05/2008 17 


TES&REVIEW 


P 





® gKamus Editor: /media/sda3/Data/NaskahKerjaan/Mei2008/Software/BahanMentah/gKamus/N | — | o || x | 
File Edit Bantuan 


+ B 8 





je 








erican Automobile Association) Ikatan Mobil Amerika. 2 (American Antrhopol! 
Association for the Advacement of science) Perkumpulan Amerika untul 
(Amateur Athletic Union) Perserikatan Atlit Amatir. 
kb. pisang Manila/serat. 


Ba | 
1 E A alkan (ship). 2 memutuskan (hope).3 melepaskan, meni 


Kata dan defin la. house or ship rumah atau kapal yang ditinggalkan. 2 y 

[wor k =| | kb. 1 pekerjaan. 2karya.3 || [dengan bebas. 

workability kerja. -kkt. 1 mengerjakan. 2 || \yahkan diri terhadap. 

Workable mengolah, mengusahakan (a 
farm, the soil). 3 meramas- 
workaday 

ramas (butter). 4 
workbasket | menjalankan (a machine). 
workbench work-shy ks. malas bekerja. | 
workbook 























pa hubungan antara dunia pendidi- 
kan dengan Linux? Linux dan du- 
nia pendidikan memiliki hubungan 
simbiosis mutualisme, yakni saling 
menguntungkan untuk kedua pihak. 
Banyak kalangan universitas yang mem- 
buat aplikasi Linux sehingga aplikasi 
Linux semakin berkembang. 

Beberapa universitas terkenal di dunia 
juga telah membuat komunitas Linux di 
lingkungan kampusnya. Sebut saja Bos- 
ton University, Oregon University, Duke 
University, Stanford University, dan 
MIT, yang telah mengimplementasikan 
penggunaan Linux di universitasnya. 
Selain menggunakan aplikasi-aplikasi 
di Linux, tak jarang kalangan intelek- 
tual ini men-develop suatu aplikasi open 
source yang bersifat powerful. 

Menyambut Hardiknas yang jatuh 
pada 2 Mei ini, InfoLINUX membuat 







18 05/2008 m INFOLINUX 




















edisi spesial Linux untuk dunia pendi- 
dikan. Tak heran jika beberapa pem- 
bahasan rubrik dan software, maupun 
distro yang disertakan InfoLINUX edisi 
ini, masih terkait dengan dunia pendidi- 
kan. Pada distro yang disertakan pada 
DVD-1, Anda dapat menemukan 3 distro 
yang ditujukan untuk dunia pendidikan, 
yakni Freeduc Primaire 1.5, Karoshi 5.2, 
dan ZenEdu Spesial 2007. Selain itu, 8 
learning management system juga dapat 
ditemukan pada DVD-1. 

Pada rubrik “Games”, InfoLINUX 
mengulas dua game edukasi yang dapat 
Anda gunakan untuk mengedukasi anak 
usia balita hingga 10 tahun, sehingga 
proses belajar terasa lebih menyenang- 
kan. Pada rubrik “Software”, InfoLINUX 
membahas dua aplikasi menarik buatan 
dalam negri, yakni BiOS dan gKamus. m 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Distro 

Dreamlinux 3.0 19 
Karoshi 5.2beta 19 
Software 

BiOS Baliwae 1.3b 20 
gKamus 0.1 20 
Game 

gCompris 8.5pre1 22 
TuxMathScrabble 0.5.3 22 


Buku 


Apache Cookbook 2nd Edition 23 
Beginning PHP and MySQL, 23 
Third Edition 

Panduan Menguasai 23 
Pemrograman Visual 

wxPython 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 





Prosedur “Linux Ready” ~ 
Sebuah PC atau note- P 
book yang mendapatkan aL 
predikat “Linux Ready”, ~=- 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 
dari proses instalasi sebuah distro 

Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 
Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah, 
Ubuntu 7.10, Fedora 8, dan open- 

SUSE 10.3. 





www.infolinux.web.id 


LIVE-CD/DESKTOP 


Dreamlinux 3.0 





«2 [The GIMP] 


Calculator O00 


Calculator Edit View Help 


0 





{pksp}{ ce |{ cir || = 





























Ma 
~ 
P [ge Sa 


DESKTOPEDITION3.O 
y y Flexiboost 


g 
FAO l ag Ta 
Wia- 3% 


PEMBUAT Dreamlinux SITUS http://www.dreamlinux.com.br 
KERNEL 2.6.23.12 DESKTOP GNOME 2.22.0, XFCE 4.4.2 

OFFICE OpenOffice.org 2.4.0 GRAPHIGS GIMP 2.4.5, GThumb 2.10.5 
MULTIMEDIA MPlayer 1.0rc2, Rhythmbox 0.10.1, Sound Juicer 2.20.1 
INTERNET Iceweasel 2.0.0.11, Thunderbird 2.0.0.9, Pidgin 2.3.1 


ebian sebagai distro 
komunitas yang pa- 
ling banyak diguna- 
kan, sudah menghasilkan 
beberapa distro turunan 
yang cukup bagus. Salah 
satunya Dreamlinux, dis- 
tro buatan Brazil dengan 
desktop yang indah. 
Seperti kebanyakan dis- 
tro saat ini, Dreamlinux 
dikemas sebagai LiveCD 
install, hingga para peng- 
guna dapat merasakan ter- 
lebih dahulu desktop 
Dreamlinux sebelum 
menginstalasikan ke da- 
lam harddisk. Dreamlinux 
3.0 juga sudah dilengkapi 
fitur Flexiboost yang 
dibuat berdasarkan over- 
laid modules. Fitur ini 
memungkinkan dua atau 
lebih window manager 
berbeda untuk saling ber- 
bagi tampilan yang sama. 
Paket aplikasi yang di- 
sertakan pada Dream- 
linux 3.0 merupakan 
paket yang paling banyak 
digunakan, dan merupa- 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 10 GB 
Memory : 256 MB 


kan versi terbaru saat dis- 
tro ini dirilis. Paket yang 
disertakan:  OpenOffice.- 
Org 2.4.0, GIMP 2.4.5, 
GNOME 2.22.0, XFCE 
4.4.2, Thunderbird 2.0.0.9, 
dan Pidgin 2.3.1. 

Fitur menarik lainnya 
adalah tool Dreamlinux 
installer untuk meng- 
instalasi ke harddisk 
atau USB pendrive. 
Selain itu, Dreamlinux 
3.0 juga dilengkapi deng- 
an beragam codec multi- 
media dan tool untuk 
me-remastering LiveCD 
Dreamlinux.mSup 
Fungsionalitas (20%) HHHHHHEUUL: 7.0 
Fitur (40%) AAA AAA DO: 85 


Kemudahan (30%) MEA ADO: 3.0 
Dokumentasi (10%) MENA AAOODO: 7.0 


RATING 





LIVE-CD/SERVER 


Karoshi 5.2beta 


X Karoshi Setup - Welcome 
Please select the server you wish to setup 
A 
Single 
Server 
Setup 


4 A d4 ss 
Xen Orac Joshua Hal Sky 
PDC Student Student Internet Prii 

file server file server Proxy Ser 


A A A A 


Colossus Cassandra Novac Tranquillity 


PEMBUAT Karoshi SITUS http://karoshi.linuxgfx.co.uk 


KERNEL 2.6.22.15 DESKTOP KDE 3.5.8 


DEVELOPMENT Perl 5.10.0, PHP 5.2.5, GCC 4.1.1 
SERVER MySQL 5.0.45, openssh 5.0p1, openssl 0.9.8g 
INTERNET Firefox 2.0.0.11, Konqueror 3.5.8, Smb4k 0.9.2 


ntuk mempermudah 

Anda dalam men-set- 

up PC dalam suatu 
jaringan, Anda mem- 
butuhkan suatu distro 
yang tepat. Salah satunya 
adalah Karoshi. 

Karoshi adalah sistem 
operasi server yang 
didesain untuk kebutuhan- 
jaringan di sekolah. Un- 
tuk mempermudah proses 
konfigurasi server, Karoshi 
sudah menyediakan apli- 
kasi manajemen berbasis 
web, sehingga Anda dapat 
mengontrol jaringan seko- 
lah Anda dari mana saja 
selama terhubung ke 
jaringan Internet. 

Untuk memulai meng- 
gunakan Karoshi, terle- 
bih dahulu Anda harus 
menginstalasi PCLinux- 
OS 2007 yang terdapat 
pada icon di desktop 
Karoshi. Setelah PCLin- 
uxOS 2007 terinstalasi 
dengan baik, berikutnya 
PC akan reboot, dan Anda 
masuk ke halaman 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 5 GB 
Memory : 256 MB 


desktop Karoshi. Dari 
menu desktop, Anda akan 
dituntun sejumlah wizard 
dari menu Setup Servers 
untuk mulai mengonfi- 
gurasi Karoshi server. 
Setelah itu, PC akan lo- 
goff dan Anda dapat lo- 
gin kembali. 

Sayangnya, dokumen- 
tasi yang disertakan oleh 
Karoshi sangat minim.. 
Tanpa adanya dokumen- 
tasi yang lengkap, peng- 
guna akan kesulitan untuk 
dapat mengonfigurasi dan 
menggunakan Karoshi 
untuk kebutuhannya.mSup 
Fungsionalitas (20%) MMMM AMOO: 3.0 
Fitur (40%) HARA 75 


Kemudahan (30%) MEFFRE: 7.0 
Dokumentasi (10%) KENALI 5.0 


RATING 








INFOLINUX H 05/2008 19 


SOFTWARE 


INTERNET/BIILING WARNET 


BiOS Baliwae 1.3b 


19 OPERATOR - WARNET LINUX BALIWAE - Konqueror 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
00081.0X =X GSO A4 u 
E> Location: [4 http://192. 168. 1.13:80/~budibilling/operator. php?uid=admin&p=billng&sid=ba3153cb5076cc62b2cecc3c6a29b69&done=262bt 


@ ™ System x ADMIN | IP: 192.168.1.13 
@ @Documents Folder 


ik 9 fs Home Folder Info | Billing | Laporan | Client | Operator | Setting | Registrasi Online | LOGOUT 
@ Y Remote Places 


© © ™ Storage Media Summary: P 
pul - harga 1 jam = Rp. 3.000,00 
@ $ Trash 2 








- harga per menit = Rp. 50,00 
Ton x 
® Users Folders - tarif minimal = Rp. 100,00 | update harga setiap 1 detik 





O Pindah kursi Client | Client Puskom UGM y] ke Client | Client Zencafe “|| Sekarang! | | K 

















Biaya 


Durasi 
(Rp.) 


Command Client 


| stop 1.908.872 
Client Puskom 
UGM 


Client Zencafe 





636 hr : 17 min : 26 
sec 


System © | $ 6 = 








O| 00 hr : 00 min: 00 sec 








reset - cetak nota | 00 hr : 02 min : 56 sec | 02:10:49 - 1 





| ©2005-2008 Budi Baliwae | website: http://bios.baliwae.com | Help.. | Donasi.. 


PEMBUAT | Made Sathyabudi Adnyana <majalah.linux@gmail.com> 
SITUS http://bios.baliwae.com 

LISENSI GPLv3 MULTIPLATFORM Yes 

HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 

DEPENDENSI Apache >= 2.0, PHP >= 5.0, MySQL >= 5.0 


pakah warnet Anda | [Amma 
mencari aplikasi bil- Processor : Kelas Pentium Ill 
ling warnet yang ber- saban : a 

sifat free dan mudah | 

untuk diinstal? Jika ya, 

coba gunakan BiOS yang 


memiliki interface yang 
mudah digunakan, tidak 


dibuat oleh pemilik se- memerlukan kompilasi di 


buah warnet Linux di | Slient, bersifat ringan dan 
daerah Bali. minim penggunaan band- 


width, dan dapat diakses 
dari beragam desktop 


Billing Open Source 

(BiOS) Baliwae, merupa- 
kan sebuah billing yang | Manager. 
di istimewakan untuk pe- Satu nilai tambah apli- 
milik Warnet berbasis Li- | Kasi BiOS adalah terda- 
nux. Meski demikian, | Patnya file dokumentasi 
aplikasi ini juga dapat | Proses instalasi BiOS 
dijalankan oleh berbagai | Yang cukup lengkap. Hal 
sistem operasi. Aplikasi | ini dapat mempermudah 
ini dibuat berbasis web | Para pengguna yang ingin 
dengan menggunakan mengimplementasikan Bi- 
PHP dan MySQL, dan da- OS sebagai billing di 
pat berjalan di atas apli- | Warnet Linux-nya.mSup 


kasi web server seperti 


. Hasil Pengujian 
Apache atau Lighttpd. Fungsionalitas (30%) BEN ANAK : 9.0 





Sebagai aplikasi buat- Flur 0%) MNNNNNNNND 9.5 


an dalam negeri, fitur | Dokumentasi (20%) MEMMNNNDOO 7.5 





yang terdapat di BiOS | Kemudahan (20% MNNNNNNNNO: 9.0 
tidak kalah dengan apli- RATING 

kasi billing komersial 

lainnya. Beberapa fitur 

yang dimiliki antara lain, 


20 05/2008 M INFOLINUX 


OFFICE/DICTIONARY 


gKamus 0.1 


File Edit Bantuan 
r=) + B 8 


Cari : | 








Definisi 
1 (American Automobile Association) Ikatan Mobil Amerika. 2 (American Antrhopol 
(American Association for the Advacement of science) Perkumpulan Amerika untu 
(Amateur Athletic Union) Perserikatan Atlit Amatir. 
kb. pisang Manila/serat. 
5 gKamus | 
File Edit Alat Bantuan 
Pencarian 


cari kata BR 


Kata dan definisi 


alkan (ship). 2 memutuskan (hope).3 melepaskan, meni 


a. house or ship rumah atau kapal yang ditinggalkan. 2 y 





a 


¡work kb. 1 pekerjaan. 2 karya. 3 dengan bebas. 
workability kerja. -kkt. 1 mengerjakan. 2 
mengolah, mengusahakan (a 
farm, the soil). 3 meramas- 


ramas (butter). 4 


dahkan diri terhadap. 
diri. 


| 
| workable 








workaday 
workbasket | menjalankan (a machine). 
workbench work-shy ks. malas bekerja. 
| workbook 
workday 


worker 





warkharce 


PEMBUAT Ardhan Madras <ajhwb@knac.com> 
SITUS http://gkamus.sf.net 

LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 

HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 
DEPENDENSI GTK2 >= 2.10, Libglade >= 2.6 


ebagian pengguna Li- | [MEL 

nux, cukup sulit Processor : Kelas Pentium III 

untuk mencari apli- seba on 
kasi kamus untuk men- | 
translate Bahasa Inggris | mus.dict. Untuk menam- 
-Indonesia. Untungnya, | bah pembendaharaan ka 
saat ini sudah tersedia | ta, Anda tinggal meng- 
sebuah aplikasi kamus | gunakan shortcut +, atau 
bernama gKamus. memilih menu Edit » 

gKamus adalah prog- | Tambah yang terdapat di 
ram sederhana Kamus | aplikai editornya. 
Bahasa Inggris-Indonesia Meski sudah dapat 
buatan dalam negri, yang | digunakan dengan baik, 
dibuat karena rasa frust- | Anda dapat turut berpa- 
rasi pembuatnya saat | tisipasi untuk mengem- 
membuka-buka kamus | bangkan program ini 
edisi cetakan setiap kali | agar semakin baik lagi 
membaca artikel, ebook, | dengan membaca sejum- 
atau dokumen lainnya. | lah tugas yang belum se- 
Untuk melengkapi fitur | lesai pada file todo yang 
aplikasi kamus buatan- | terdapat pada folder doc 
nya, pembuat juga sudah | aplikasi ini.mSup 


membuat sebuah aplikasi 


i 
editor untuk menambah | sekian 


; Fungsionalitas (30%) MEM NAN 9.0 
atau mengedit database | Fir (30%) TIT TAE 


kamus. Dokumentes 20%) NANNANANAD 9.0 
Aplikasi editor yang | Kemudahan (20%) MENNNNNCOD 7.0 

dibuat oleh Ardhan 

Madras ini, menyimpan 

database kamus dalam 

sebuah file bernama gka- 











www.infolinux.web.id 





GAME 


EDUCATION 


gCompris 8.5pre1 


GGompris 








PEMBUAT Bruno Coudoin <bruno.coudoin@free.fr> 


SITUS http://gcompris.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI GTK+, Libxml2, python, python-gtk, gnome-python 


compris merupakan 
game yang terdiri atas 
beberapa game edu- 
kasi yang ditujukan untuk 
mengajarkan beragam akt- 
ivitas kepada anak usia 2 
sampai 10 tahun. 
Beberapa aktivitas ya- 
ng terdapat pada game 
ini berorientasi pada akt- 
ivitas tertentu, yang se- 
bersifat meng 
edukasi. Pada game 
GCompris, Anda dapat 
mene mukan beberapa 
kategori dari aktivitas 
yang terdapat pada gane 
ini, yakni pengenalan 
hardware komputer, alja- 
bar, science, geografi, 
games, reading, dan bebe- 
rapa aktivitas yang lain. 
GCompris memiliki 
tampilan game yang ter- 
lihat menyenangkan un- 
tuk anak usia balita. Se 
mua shotcut yang menun- 
juk ke suatu aktivitas, di 
sajikan dengan menggu- 
nakan icon kartun yang 
menarik untuk dilihat. 


muanya 


22 05/2008 M INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 100 MB 
Memory : 512 MB 


Setiap menu aktivitas ter- 
dapat beberapa pemainan 
yang bersifat spesifik. An- 
da dapat melihat penje- 
lasan aktivitas tersebut de 
ngan mengarahkan mouse 
ke icon aktivitas yang 
dimaksud. 

Saat ini, GCompriss 
telah menawarkan seban- 
yak 80 aktivitas, dan ma- 
sih terus dikembangkan. 
Selain itu, karena GCom- 
priss adalah free software 
maka Anda dapat 
mengadaptasi permainan 
ini sesuai dengan kebutu- 
han.mSup 


Hasil Pengujian 
Grafik (30%) III 9.0 





Fitur (40%) HERBENBANN: 5.5 


Kompabilitas (20%) BRRHHHHHEL:9.0 


Dokumentasi (10%) MENA: 9.0 
RATING 


TaxMathscrabble 


You:t73 
Level:4 
Help:F9 


mo 


N 


Ma 
omonga 


z + JESI = [291 - 112) 


E 
ag 
ag 


lo - Io) 
D 


al + lo llo 
T 
zu 


ad 


a 
(16) 


R 
E 





Leha) ns) 


207 ae a 


Is 
HP) 


[5] 
[+] 


Ja] = eol +] 12] 
E D 
IG ea 
JB = 15] 
BPRBUBBBE 
peg 
1a aaa - 5 


3) 
a 


La Lola Jl Jis) 


PEMBUAT Charles Cosse <zccosse@gmail.com> 
SITUS http://www.asymptopia.org/index.php?topic=TuxMathScrabble 


LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI Python >= 2.5.1, PyGame >= 1.7, Python-wxGTK >= 2.8 


elajar matematika ya- 

ng membosankan, da- 

pat menjadi suatu hal 
yang menyenangkan jika 
diajari dalam bentuk per- 
mainan. Untuk memenuhi 
hal ini, game TuxMath- 
Scribble dapat menjadi ga- 
me pilihan yang menarik. 

TuxMathScrabble di- 
buat sebagai game yang 
dapat dimainkan oleh 
anak dengan berbagai 
usia. Game yang dibuat 
berbasiskan Python dan 
PyGame ini, sudah me- 
muat sejumlah materi 
yang dapat meningkatkan 
daya pikir Anak untuk 
menyelesaikan suatu puz- 
zle matematika. 

Dengan berperan se- 
bagai LittleTux2D yang 
melawan musuh bernama 
bernama Tux2D, Anda ha- 
rus dapat berpikir untuk 
dapat meletakkan seban- 
yak mungkin angka-ang- 
ka yang Anda miliki ke 
dalam puzzle, sehingga 
jumlah angka beserta 


Kebutuhan Hardware 
Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 256 MB 
operator yang Anda ma- 
sukan ke dalam puzzle 
memiliki nilai yang sama. 
Anda akan kalah dari 
lawan, jika sudah tidak 
terdapat lagi kombinasi 
yang dapat dimasukkan, 
dan nilai Anda lebih 
kecil dari Tux2D. 
Sebagai sarana per- 
mainan yang menarik un- 
tuk mengajari anak Anda 
operasi perkalian, pemba- 
gian, pertambahan, dan 
pengurangan, game Tux- 
MathScribble dapat men- 
jadi satu pilihan yang 
baik.mSup 


Hasil Pengujian | 
Grafik (30%) AAA ALDO: 7.0 
Fitur (40%) AAA an 5.5 
Kompabilitas (20%) QRGHHHHHUU: 8.0 
Dokumentasi (10%) WEHEEEEEEL: 9.0 


RATING 








www. infolinux.web.id 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Apache Cookbook 2nd 
Edition 


Cookbook 


PENGARANG Rich Bowen, Ken Coar 
PENERBIT O'Reilly 

TERBIT Januari 2008 

HARGA US$34,99 (306 halaman) 
ISBN 0-5965-2994-5 

BONUS - 


pache dikenal sebagai web 

server open source yang paling 

banyak digunakan. Beragam 
konfigurasi dari tingkatan newbie 
hingga advanced, sudah dijelaskan 
secara lengkap pada paket doku- 
mentasi Apache. 

Tapi jika Anda lebih suka 
membaca dokumentasi yang berasal 
dari pengalaman sehari-hari seperti 
menambah module atau men-tuning 
aktivitas log Apache, buku Apache 
Cookbook 2nd Edition dapat men- 
jadi panduan yang baik. Penulis 
buku ini adalah dua orang anggota 
Apache Software Foundation. 

Buku ini menjelaskan beragam 
tugas mudah seperti menginstalasi 
Apache web server di Red Hat Li- 
nux atau Windows, membuat vir- 
tual host berbasiskan nama, mela 
kukan security aliases, redirecting 
dan rewriting CGI script, dan ber- 
agam konfigurasi lainnya. Anda ju- 
ga dapat menemukan penjelasan 
mengapa kode itu bekerja, sehing- 
ga Anda dapat mengadaptasi tek- 
nik untuk memecahkan problem 
yang sama.mSup 


www.infolinux.web.id 


Beginning PHP and 
MySQL, Third Edition 


From Novice to Professional 


THIRD EDITION 


PENGARANG W Jason Gilmore 
PENERBIT Apress 

TERBIT Desember 2007 

HARGA US$46.99 (1080 halaman) 
ISBN 1-5905-9862-8 

BONUS - 


HP & MySQL merupakan dua 

kombinasi aplikasi open source 

yang banyak digunakan banyak 
perusahaan mulai dari membuat 
website yang dinamis, hingga kebu- 
tuhan sistem internal perusahaan. 
Sehingga tak heran jika jutaan user 
menggunakan aplikasi ini. 

Untuk mempermudah pemaha- 
man dasar PHP & MySQL, buku 
Beginning PHP and MySQL: 
From Novice to Professional, Third 
Edition, membahas beragam aspek 
dari penggunaan MySQL dan PHP 
versi terbaru. Buku yang seakan 
berisi tiga pembahasan dalam satu 
buku ini, berisikan contoh kode 
yang dapat melatih Anda untuk 
langsung memahami kode PHP 
yang diberikan. 

Dengan pembahasan dari penu- 
lis yang pakar PHP ini, Anda 
dapat menemukan pembahasan 
seputar PHP, bagaimana mem- 
back-up website yang Anda buat, 
hingga cara menggunakan cookies 
unuk memanajemen informasi 
ketika user berkunjung ke website 
buatan Anda.mSup 


BUKU 


PROGRAMMING 


Panduan Menguasai 
Pemrograman Visual 
wxPython 


ELINUX Buku Mini 


PENGARANG Sabrul Jamil 
PENERBIT Dian Rakyat 

TERBIT Oktober 2007 

HARGA Rp30.000 (117 halaman) 
ISBN 979-523-882-5 

BONUS CD penyerta buku 


ada sebagian toko buku, masih 

jarang buku Linux yang mem- 

bahas tentang teknik pem- 
buatan program visual di Linux. 
Untuk mengisi kekosongan buku 
yang membahas teknik membuat 
aplikasi grafis berbasis Python 
dan wxPython, InfoLINUX merilis 
buku mini InfoLINUX yang berju- 
dul Panduan Menguasai Pemrog- 
raman Visual wxPython. 

Sebagai buku pemrograman yang 
terdengar asing bagi sebagian 
programer awal yang ingin mem- 
pelajari dunia programming di 
Linux, buku ini dapat menuntun An- 
da tahap demi tahap untuk menge- 
nali apa itu Python dan wxPython, 
serta teknik dasar pembuatan apli- 
kasi berbasis Python dan wxPython. 

Pembahasan terbagi dalam 10 
bab. Pada bab awal, diperkenalkan 
Python, wxPython, dan teknik pem- 
buatan aplikasi sederhana berbasis 
wxPython. Berikutnya, dijelaskan 
metode pengelompokan pilihan di 
wxPython, cara menggunakan note- 
book dan sound, dan teknik meng- 
akses database MySQL .m Sup 





INFOLINUX H 05/2008 23 


24 05/2008 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


[ GRAFIK | 


VncThumbnallViewer 





"eee 


DJC's Thumbnail Viewer 





Ta = Google 








( Disconnect )( Options )( Clipboard ) 
|: > =. a] 








( Disconnect )( Options )( Clipboard ) 






EE 
( Disconnect )( Options )( Clipboard ) 








= Eee = | 
( Disconnect )( Options )( Clipboard ) 
el 
— - = n 





ajar di salah satu sekolah dengan 

komputer lengkap, kemungkinan 
besar membutuhkan aplikasi yang 
satu ini. Bekerja di ruang lab seko- 
lah yang setiap muridnya juga meng- 
gunakan komputer perlu kerja eks- 
tra. Namun dengan menggunakan 
aplikasi ini, Anda bisa melakukan 
pengontrolan setiap komputer murid 
dari komputer Anda. 

Aplikasi gratis ini merupakan se- 
buah aplikasi yang dapat membantu 
memonitor komputer. Cara instalasi- 
nya sangat mudah. Anda membu- 
tuhkan Java untuk dapat menginstal 
aplikasi ini. Kemudian, jalankan file 
instalasi aplikasi ini pada semua 
komputer lab Anda, lalu dapatkan 
alamat IP komputer-komputer yang 
terhubung dengan jaringan. Setelah 
itu, jalankan aplikasi ini pada kom- 
puter yang digunakan oleh guru 
pengajar. Kelemahannya, proses 


Je Anda bekerja sebagaitim peng- 


INFOLINUX 








E 

| 

gl 

el: 
CB 





pu >> [A 
( Disconnect )( Options )( Clipboard ) 
a cf 

















panas | pe — = .... 
( Disconnect )( Options )( Clipboard ) ( Disconnect )( Options )( Clipboard 
US tg 4 | | 








.. o~ t ju e xo> 


AN ea 
FE np | 
( Disconnect )( Options )( Clipboard ) ( Disconnect )( Options )( Clipboard ) 











monitoring hanya dapat dilakukan 
ke satu komputer dalam satu waktu. 
Jadi, Anda tidak dapat memonitor 
semua komputer sekaligus. Hal ini 
dikarenakan terdapat dua bagian 
pada VNC: aplikasi yang digunakan 
sebagai sebuah server, dan aplikasi 
yang berfungsi sebagai viewer. 
Aplikasi server bertugas me- 
nampilkan layar komputer lain yang 
ada di jaringan dari komputer pusat. 
Sedangkan, tugas aplikasi viewer 
melakukan koneksi ke server dapat 
menampilkan layar tersebut ke kom- 
puter remote. Bayangka jika semua 
komputer di monitor sekaligus, 
berapa banyak aplikasi viewer yang 
harus dijalankan. Mungkin suatu 
saat kelak akan ditemukan pemecah- 
an permasalahan ini. m Su 
PEMBUAT: TheTechnologyTeacher 
SITUS: thetechnologyteacher.wordpress.com 
LISENSI: GPL 


DEPEDENSI: X Window, Java 5.0 keatas 
REQUIREMENT: - 


DVD-01 
DISC BOOT 
000 Slax 6.0.3 


//Browser 
00 Firefox 2.0.0.13 





00 Opera 9.27 


/Multimedia 
00 Herrie 2.0.1 





/Office 
oo AdobeReader 
8.1. 





/Distro 
00 Freeduc-primaire 





1.5 
oo GoboLinux 014.01 





oo OpenOffice.Org 
2.4.0 





/Pendidikan 
00 ilalc 1.0.7 





00 Karoshi 5.2 





oo Zenedu-specialed 
2007 





/Download 
00 Azureus 3.0.5.0 





oo Deluge 0.5.8.7 





/Permainan 
oo Ihelegend- 
ofMazzeroth 0.0.4 





/Plugin 
oo Flash-player 9 





/Driver 
00 VGA-Card 





/RUBRIK 
oo Game 





00 WLAN 





00 Software 





/E-Learning 
oo Alutor 1.6 





00 Claroline 1.8.9 








oo Tutorial 





oo Workshop 





/Teks-editor 
oo Quanta-plus 3.5.9 





00 Docebo 3.5.0.4 
00 Dokeos 1.8.4 





00 Dotlrn 2.3.1 





00 llias 3.9.3 





/Utiliti 
oo Ndiswrapper 1.52 





oo Moodle 1.9 





00 Speedcrunch 0.10 





00 OpenACS 5.4.1 





00 Utool 3.1.1 





[Email 
oo Thunderbird 





/Finansial 
oo Homebank 3.8 





DVD-02* 
DISC BOOT 
oo Slitaz 1.0 


/Distro 
o DreamLinux 3.0 





/Grafik 
00 VNCThumbnail- 
Viewer 1.4 





o LinuxMint 4.0 
minikde 





o PCLOS-Gnome 
2008 





/Internet 
oo Mahara 1.0.0 





oo PHPWebsite 1.5.1 





o Pud 0.4.8.5 





o Simply Mepis 7.0 





o SystemRescueCD 
lack 





00 Skype 2.0.0.68 





© Teenpup 2008 





oo Wordpress 2.5 





/Kantor 
oo Workaholic 0.2.0 





/Dokumentasi 
o PCLinuxOSMaga- 
zine 





/Matematika 
00 Scilab 4.1.2 





/Medikal 
00 Clearhealth 2.2pr1 





DISC RUSAK? 





O : On The DvD Regular 
O : On The DVD Ekonomis 
O : Disc Boot 


* DVD-02 hanya disertakan 
pada InfoLINUX edisi Regular 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 





www.infolinux.web.id 


Mahara 1.0.0 





The best freestyler! 
C D The Dream Theater Logo 
C ra 
Morea theater ive in Parigi 
Beh treamtnon..n 01490 


Show Description? 





Beberapa waktu lalu, kami juga 
pernah menyertakan aplikasi ini di 
majalah InfoLINUX. Nah, saat ini 
Mahara sudah mencapai versi final- 
nya. Aplikasi ini mirip sebuah port- 
folio, bisa digunakan untuk personal 
maupun perusahaan. Uniknya, port- 
folio yang satu ini bersifat digital. 
Keuntungannya, setiap orang dapat 
membuka setiap saat. Mahara juga 
dapat digunakan sebagai weblog, 
jaringan sosial, dan lain sebagainya. 
Aplikasi ini sepenuhnya bersifat 
open source. Anda dengan mudah 


phpWebsite 1.5.1 


No 


Web Page Demo Section 











phpWebSite provides a complete web site content management system. Web-based administ 
community-driven web sites. 


phpWebSite's growing number of modules allow for easy site customization without the need 
from phpWebSite is valid XHTML 1.0 and meets the W3C's Web Accessibility Initiative require] 


Founded and hosted by the Web Technology Group at Appalachian State University, phpWebi 
Development Team, a network of developers from around the world. phpWebSite is free, open 
LGPL. 





Thank you! - The phpWebSite Development Team 
Theme packs are now available through the phpWebSite Community Project and can be found 
DEMO LOGIN: 
U - admin 


P - phpws 


Created on 02/04/2003 10:24 AM by admin 
Updated on 04/12/2005 03:16 PM by admin 




















mahara Open Source ePortfolios 
[mah-hah-rah;verb]: to think, thinking, thought 


My Resume by Admin 


Contact Info Profile Information Work History Skills 
+ First Name: Start End 
TN 
Admin date date 
+ Last Name: 24 April Current Project 
User 2004 Manager at 
JKL Ltd 


23 April Business 


1 Education 

Personal Details 

tart End date Qualification 
Date of birth 

date 

Place of birth Wellington 02. 45 - c 
March November (Management) 
1998 2002 (Degree) at 


id Cc 
22 May Administration 
y 2001 Assistant at 
ABC Limited 


Citizenship NZ Citizen 


Gender Female Victoria 
University of 


Marital Status Single E 
Wellington 











dapat mendemonstrasikan kemam- 
puan Anda kepada siapa saja yang 
membuka portfolio ini. Fitur-fitur 
yang dimilikinya, di antaranya pe- 
nyediaan source code kepada peng- 
guna, beberapa bug di versi sebelum- 
nya yang telah diperbaiki, dan 
fitur-fitur menarik lainnya. Sekali 
lagi, aplikasi ini gratis. E Su 


PEMBUAT: Mahara team 
SITUS: www.mahara.org 
LISENSI: GPLv3 
DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


About Academics Admissions The Arts Research 


/ 
y 
A 
i + $ 1 

Open Source, Community-Driven WebWare 
phpWebSite provides a complete web site content management system 
maintenance of interactive, community-driven web sites 
phpWebSite's growing number of modules allow for easy site customizati 


unused features. Client output from phpWebSite is valid XHTML 1.0 and mi 
requirements 








Founded and hosted by the Web Technology Group at Appalachian State 
the php WebSite Development Team, a network of developers from aroun 
source software and is licensed under the GNU GPL and GNU LGPL. 























php WebSite dapat digunakan oleh 
mereka yang bekerja sebagai web 
developer. Aplikasi gratis ini ber- 
fungsi untuk mengatur isi sistem 
di halaman situs yang tengah Anda 
pegang. Penggunaan aplikasi ini sa- 
ngat mudah, dengan tampilan muka 
yang cepat dimengerti, bahkan bagi 
mereka yang baru mulai menggu- 
nakan aplikasi semacam ini. Fitur- 
fitur yang disediakan pada versi kali 
ini, seperti kemudahan penggunaan, 
kontrol layout yang sangat fleksi- 
bel sehingga dapat diubah kapan 


www.infolinux.web.id 


saja, pembuatan pengumuman pada 
halaman situs untuk keperluan si- 
tus, isi halaman situs yang interaktif 
sehingga memberi kemampuan para 
pengunjung untuk turut berkomuni- 
kasi, kalender untuk jadwal kegiat- 
an, pengunjung dapat mengubah 
sendiri themes untuk tampilannya, 
dan lain-lain. E Su 


PEMBUAT: phpWebSite Development Team 
SITUS: phpwebsite.appstate.edu 

LISENSI: LGPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[KANTOR] 


Workaholic 0.2.0 





Bila Anda bekerja sebagai adminis- 
trator jaringan, kemungkinan 
besar membutuhkan aplikasi ini. 
CoralReef merupakan aplikasi 
yang dapat digunakan untuk meng- 
analisis jaringan. Proses monitor- 
ing dijalankan secara real-time. 
Aplikasi ini mendukung berbagai 
jenis sistem jaringan. E Su 


PEMBUAT: Raul Gonzalez Duque 

SITUS: mundogeek.net/workaholic 
LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window, GTK- 2.10.x 
REQUIREMENT: - 


(UTILITI) 


Utool 3.1.1 


File View Solver Help 





Underspecihcation Workbench 











an kila manak kan Tt i innnan 








Anda mesti menginstal aplikasi 
bernama Java versi 5.0 keatas ter- 
lebih dahulu. Aplikasi ini dapat 
Anda gunakan untuk melakukan 
beberapa proses semantik bahasa 
secara komputerisasi. Cara yang 
dilakukan cukup efisien, mengon- 
versi beberapa susunan kata ke 
format yang kita butuhkan untuk 
analisis secara semantik. w Su 


PEMBUAT: Alexander Koller, Stefan Thater and 
Michaela Regneri 

SITUS: www.coli.uni-saarland.de/projects/chorus/ 
utool 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 





INFOLINUX H 05/2008 25 


SOFTWARE PILIHAN 


[PERMAINAN] 


TLoM 0.0.4 


ri nn EEN CNN EN CHI Kn 








Game yang satu ini ditujukan bagi 
kalangan open source. “The Le- 
gend of Mazzeroth” merupakan 
permainan 2D MMORPG. Fitur-fi- 
tur yang tersedia: update keaman- 
an, penambahan hal baru yang 
dapat bergerak, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. T Su 


PEMBUAT: LoM Team 

SITUS: lom.sourceforge.net 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


[MEDIKAL] 


GlearHealth 2.2 PR1 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 





$ >- g D) |G hetpctidemo.uversaine..com/clearheatthiindex. php/mainiC alendasjweek_grid?dare=05/17/2005 [~] © co [CL 











Red Hat, Inc, _) Red Hat Network (Support O Shop Products Training 
kan, Sun, Ma: - Dal, May 21 
Showing Locations: Finland Building->Blue Room 
Mon My 16 Tom Way 17 











Aplikasi ini didesain oleh pekerja 
klinik dan rumah sakit. Jadi, fung- 
sinya benar-benar disesuaikan un- 
tuk keperluan seputar hal medis. 
Aplikasi ini memiliki fitur untuk 
penyimpanan dokumen, laporan, 
hasil lab, manajemen resep, dan 
lain-lain. w Su 


PEMBUAT: Uversa Inc. 

SITUS: www.clear-health.com 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


26 05/2008 E INFOLINUX 


Quanta Plus 3.5.9 / 4.0.3 


Configure Actions 


Toolbar & Action Tree 





«Action Properties 
Name Shortcut E Type: [Script 


«New Li... Ctrl+Return Text: [ChMod-ALL | 2 
#Paragr... r z — 
nb Non Br... Altt Space 
Anchor... 3 “Shortcut 
image... @ None O Custom | | 
Horizo... Ctrl+- 
8 un . Container toolbars: 
= Align L... 
#Align C... | Add... 
=Align R... | Remove 
= Align J... 
* Span 
Style 
® Tables 
Lists Input: [None z) 
@ Forms - 
e Other Output: [Message Window z| 
sl 




















Tool tip: | 














r Detailed Settings - 





lir/changemod-all.sh %projectbase |~| | 




















© Useful Scripts 





+ ChMOD E Error: [Message window 


= 


f New Action | Delete Action w OK “ (x Cancel 





















































Options | Upload Profiles | Team Configuration | Event Configuration 








x Enable the event actions 





-Configure Events 























Event 





| Event: 











Action: 
Action name: ChMod-ALL 



































Iv OK ||% Cancel 












































Satu lagi aplikasi yang dapat mem- 
bantu ketika mengembangkan situs. 
Aplikasi gratis ini memiliki banyak 
fitur yang dibutuhkan. Selain itu, 
desainnya memang ditujukan untuk 
mempermudah para penggunanya 
agar pengembangan dapat dilaku- 
kan secara maksimal. Cara aplikasi 
ini menangani XML DTDs adalah 
dengan menggunakan file-file XML 
sehingga dapat Anda edit. Selain 
itu, Anda juga dapat meng-import 
DTDs, membuat skrip-skrip un- 
tuk untuk pengeditan isi, membuat 


SpeedGrunch 0.10 


%) Configure SpeedCrunch lala) 





% SpeedCrunch 
Se General | Appearance | Syntax Highlight 





ssion Edit View Settings Help 





O Hex @Dec O Oct O Bin le) Enable syntax highlight 


x = sin(pi/6) «Highlight Colors 








sin(pi/4 + pi/3)+cos(pi/2) Number: 


Function: 


Variable: 


Matched Parenthesis: 



































[sin(pi/4 + pi/3)+cos(pi/2) 











Butuh aplikasi yang berfungsi seba- 
gai kalkulator digital? Nah, Anda 
dapat menggunakan aplikasi yang 
satu ini. SpeedCrunch diklaim dapat 
bekerja sangat cepat. Uniknya, 
kalkulator yang berada di bawah 
lisensi GPL ini dapat menangani 
sampai dengan 50 bilangan desimal. 
Proses navigasi aplikasi ini mengin- 
tegrasikan keyboard. Jadi, Anda 
akan lebih mudah saat menjalankan 
aplikasi ini. Hasil dari perhitungan 
yang Anda masukkan dapat dilihat 
di jendela dengan fitur scrollable, 


dialog untuk skrip-skrip secara vi- 
sual, dan masih banyak lagi yang 
lainnya. Quanta Plus berbasiskan 
x window KDE. Aplikasi ini tidak 
hanya mampu digunakan pada FTP, 
tapi juga pada KDE DIO lainnya. 
Misal, Anda ingin akses yang lebih 
aman, coba gunakan KIO slave yang 
mengintegrasikan SSH. E Su 


PEMBUAT: Eric Laffoon 
SITUS: quanta.kdewebdev.org 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


H SpeedCrunch 
Session Edit View Settings Help 
O Hex (e Dec O Oct O Bin 


sin(pi/4)+cos(pi/4) 
1.4142135623730950488 








Evaluate 











ja 








Em 


= 











atau jendela yang dapat digulung. 
Anda juga dapat membuka bagian 
history kalkulator untuk mengingat 
kembali perhitungan apa saja yang 
pernah Anda lakukan. Perhitung- 
an melalui operator: + (addition), 
- (subctraction), * (multiplica- 
tion), * (division), tentu saja dapat 
dilakukannya. E Su 


PEMBUAT: Ariya Hidayat 

SITUS: speedcrunch.berlios.de 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 





www.infolinux.web.id 


Skype 2.0.0.68 

















Tentu Anda sudah sering men- 
dengar istilah VoIP. Anda tidak 
menekan tombol nomor yang hen- 
dak dihubungi, tapi memilih alam- 
at IP. Nah Skype merupakan salah 
satu aplikasi yang dapat digunakan 
untuk hal ini. Aplikasi ini meng- 
gunakan teknologi P2P untuk men- 
jalankan fitur voice-nya. Aplikasi 
ini memiliki banyak fitur menarik 
namun dengan cara penggunaan 
yang mudah dimengerti. Anda ti- 
dak akan kesulitan. Fitur-fitur 
yang dimiliki, antara lain gratis 


berkomunikasi lewat suara ke se- 
luruh dunia lewat VoIP, kualitas 
suara yang baik, dapat bekerja 
dengan semua firewall, online mode 
yang dapat dilihat oleh orang lain, 
enkripsi pada pesan suara, dan ma- 
sih banyak lagi fitur menarik lain- 
nya. Hubungi siapa saja di seluruh 
dunia tanpa biaya. E Su 


PEMBUAT: Skype Technologies S.A. 

SITUS: www.skype.com 

LISENSI: Freeware 

DEPEDENSI: X Window, QT 4.2, D-Bus 1.0.0, lib- 
sigc++2.0.2, libsound2 1.0.12 


Opera 9.27 / 9.50 Beta build 1729 





supriyanto cs E 23% d) Wed Apr 9, 1:4 





t es? 
Ma that Thurston Rostron Is the fourth-youngest player in the history of the hundras 








« Magyar . 
[A @ sent - Thunderbird | [root@ws034: /mnt... [MastHead - File Br... | @ Mobil Bekas - Kask... LAM Main Page - Wikipe... GW 


supriyanto Op [EZ & =) ME q) Wed Apr 9, 1:4 
y Main Page - Wikipedia, the free encyclopedia - Opera | 
File Edit View Bookmarks Widgets Feeds Tools Help 
O New ta (N | - tank page... LJ ¡o Blankpage L} Speed die LI LiSpeedDiai L} | 1Speed pin || 
«er» S = 

“4 


ident Re 
‘Antipope the presidential election remain unclear. 
Wikinews — Recent deaths — More current even| 


"Von this day... 


April 9: Araw ng Kagitingan in the Philippines. 
ni 


1865 - Confederate forces under Robert Ta e 
Laia, 


was the inspiration for MN E. Lee surrendered to Union troops led by MR 
nt... É [MastHead - File Br... | @ Mobil Bekas - Kask... |) Main Page - Wikipe... CD EEE 











Kemungkinan besar Anda sudah 
pernah menggunakan aplikasi ini. 
Aplikasi ini kaya fitur. Banyak hal 
menarik yang sudah terintegrasi di 
dalamnya, seperti keamanan dari 
pop-up yang menyebalkan, brow- 
sing dengan tab baru, terintegrasi 
dengan fitur pencarian, E-mail, 
RSS, chat lewat IRC, dan lain seba- 
gainya. Anda dapat memilih untuk 
menghadang semuA jenis pop-up, 
atau hanya membuka pop-up yang 
Anda minta saja. Pencarian dengan 
mudah dapat dilakukan lewat ber- 


www.infolinux.web.id 


bagai search engine, misal: Google, 
eBay, Amazon, dan yang lainnya. 
Jika tampilan browser terasa mem- 
bosankan, coba gunakan skin lain. 
E-mail dapat Anda terima lang- 
sung tanpa email client lain. Cukup 
gunakan Opera. Aplikasi ini juga 
memberi dukungan terhadap POP/ 
IMAP, dan news reader. E Su 


PEMBUAT: Opera Software ASA 
SITUS: www.opera.com 
LISENSI: Freeware 
DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[FINANSIAL] 


HomeBank 3.8 


01/03/1998 -> 04/24/1998 
Date v Info 
Monitor 1083S 
Refuel (d=92340 v=7.7) 
Home sweet home 
Refuel (d=92414 v—16.47) 


0 = 8760945 Harddisk 420Mb 

er) (05 Feb 1998 .. 8760946 Amiga 1200 Explorer 
WA 14Feb1998 [©] 14.02 Refuel (d=92788 v=40) 
WA 15 Feb 1998 Id Home sweet home 
“A 25 Feb1998 Y Cash 


onen 





Jangan lupa menginstal GTK+ ver- 
si 2.2.x terlebih dahulu. HomeBank 
digunakan untuk melakukan peng- 
aturan keuangan. Proses analisis- 
nya pun dapat dilakukan dengan 
mudah dan cepat. Fitur-fitur yang 
dimilikinya: import format CSV, 
multiple transaksi, penangguhan 
transaksi, dan lain-lain. w Su 


PEMBUAT: Maxime Doyen 

SITUS: homebank.free.fr 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window, GTK- 2.2.x 
REQUIREMENT: - 


[MULTIMEDIA] 


Herrie 2.0.1 


Terminal 


[2006] 





Coba beralih ke tampilan com- 
mand line. Herrie menggunakan 
dua jenis tampilan berbeda: file 
manajer, dan playlist. Format yang 
didukungnya: MP3, Ogg Vorbis, 
wave, FLAC, dan lain-lain. Anda 
butuh aplikasi tambahan, di anta- 
ranya Glib 2.10.0, curl dan libcurl, 
libsndfile, libvorbis, MAD, dan 
OpenSSL. m Su 


PEMBUAT: Ed Schouten, dan Martijn van den Dungen 
SITUS: herrie.info 

LISENSI: BSD License 

DEPEDENSI: X Window, Glib 2.10.0, curl, dan 
lain-lain 





INFOLINUX = 05/2008 27 


UTAMA 


Noprianto 





yang bisa dimanfaatkan untuk 
memperkaya dunia pendidikan. 


LIU DA 


OPEN SANA 
UNTUK PENDIDI 


Ketika kita bicara soal dunia pen- 
didikan dan hubungannya dengan 
dunia free/open source software, 
setidaknya ada dua hal yang bisa 
kita cermati. Yang pertama adalah 
bagaimana dunia pendidikan selama 
ini berkontribusi begitu besar terha- 
dap perkembangan free/open source 
software. Banyak sekali akademisi 
yang menyumbangkan ilmunya un- 
tuk menjadikan free/open source 
software lebih berkualitas. Selain 
itu, pelajar atau mahasiswa, dalam 
konteks tugasnya untuk belajar dan 
meneliti, yang harusnya memiliki 
waktu lebih banyak, kebutuhan yang 
lebih sedikit dan idealisme yang lebih 
tinggi, dapat memberikan kontribusi 
bagi dunia free/open source software 
sesuai keahlian masing-masing. 
Yang kedua adalah bagaimana 
free/open source software yang se- 
makin meluas dan popular dapat 
digunakan oleh dunia pendidikan 


28 05/2008 E INFOLINUX 


i dunia Linux dan free/open 
source software, tersedia 
begitu banyak sumber daya 








itu sendiri. Berbagai mata pelajaran 
atau bidang studi, terutama yang 
berhubungan dengan komputer se- 
cara langsung, bisa mempergunakan 
sekian banyak free/open source soft- 
ware yang tersedia. 

Mei ini, kita menyambut Hari 
Pendidikan Nasional. Barangkali, 
bisa menjadi moment bagi kita —du- 
nia pendidikan di Indonesia —untuk 
sama-sama lebih luas lagi menggu- 
nakan free/open source software di 
lingkungan pendidikan sehari-hari. 
Dan, ini setidaknya bisa berarti dua 
hal. Yang pertama adalah pelajar 
dan mahasiswa yang senang menggu- 
nakan komputer dapat lebih terlibat 
di dunia free/open source software, 
baik sebagai pengguna atau terlibat 
secara aktif dalam pengembangan. 
Jadi, kalau selama ini menggunakan 
program “bajakan” untuk menge- 
tik dokumen, mari mulai sekarang 
gunakan OpenOffice.org atau paket 


office free lainnya. Kalau selama ini 
menggunakan compiler komersial 
yang didapat secara “ilegal”, mari 
pindah menggunakan GCC atau 
compiler free lainnya. Kalau punya 
waktu luang untuk kegiatan hura- 
hura, mari luangkan sebagian untuk 
hacking bidang tertentu yang dise- 
nangi. 

Yang kedua adalah bagaimana 
lingkungan pendidikan bisa mulai 
menggunakan free/open source soft- 
ware, baik sebagai sistem penunjang 
kegiatan pendidikan atau sekadar 
menggunakan free/open source soft- 
ware sebagai program bantu bidang 
studi tertentu. Mata kuliah pem- 
rograman web misalnya, alih-alih 
menggunakan yang berbayar, kita 
juga bisa menggunakan PHP atau 
teknologi lainnya, yang juga ter- 
bukti sudah layak digunakan. Dari- 
pada menggunakan database system 
komersial untuk alat bantu mata 


www.infolinux.web.id 





kuliah sistem data base, lebih baik 
gunakan PostgreSQL atau MySQL 
yang sudah terbukti jauh lebih dari 
cukup untuk sekadar mempelajari 
konsep database relasional dan sin- 
taks SQL. 

Yang terakhir ini memang sesuatu 
yang tidak sederhana, karena bebera- 
pa institusi pendidikan berpendapat 
bahwa mereka harus menyediakan 
lingkungan yang mirip dengan ling- 
kungan kerja dan menurut pendapat 
mereka, lingkungan kerja saat ini 
berarti menggunakan berbagai soft- 
ware properietary yang popular. 
Atau, bisa saja menjadi rumit, mung- 
kin karena ada rasa malas untuk be- 
lajar lagi sesuatu yang baru. 

Namun dengan menggunakan 
free/open source software, kita bisa 
mendapatkan manfaat ganda. Yang 
pertama adalah bebas dari biaya li- 
sensi dan yang kedua adalah pelajar/ 
mahasiswa bisa langsung mempe- 


www.infolinux.web.id 


lajari cara kerja program dan mem- 
berikan kontribusi untuk menyem- 
purnakan. 

Ketika seorang pelajar atau ma- 
hasiswa sudah bisa berkontribusi 
aktif pada proyek free/open source 
software tertentu, atau membangun 
proyek free/open source software 
sendiri, pelajar atau mahasiswa 
tersebut tidak perlu lagi terlalu kha- 
watir mencari pekerjaan ketika lu- 
lus nanti, terutama kalau ditunjang 
dengan soft skill yang tinggi. Ini be- 
rarti juga turut meringankan beban 
negara. 

Saat ini, 25 tahun setelah proyek 
GNU berdiri, terdapat begitu banyak 
sumber daya yang bisa digunakan. Di 
tulisan ini, kita akan membahas ber- 
bagai sumber daya free/open source 
software yang bisa diterapkan di 
lingkungan pendidikan. Ambil satu 
atau dua, dan menerapkannya ke 
lingkungan pendidikan Anda, sama 
dengan memulai sesuatu dengan 
manfaat yang besar di kemudian 
hari. 

Seorang pelajar/mahasiswa yang 
mengembangkan program GUI mul- 
tiplatform, yang menulis sendiri prog- 
ram GUI berbasis GTK- dari nol, 
dengan editor Vim, tidak perlu kha- 
watir tidak mendapatkan pekerjaan. 


DISTRIBUSI LINUX UNTUK 
PENDIDIKAN 


Pada dasarnya, distribusi apapun 
bisa digunakan untuk kepentingan 
pendidikan. Walau demikian, meng- 
gunakan distribusi general purpose 
seperti Debian atau Slackware dan 
lantas mengurangi atau menambah- 
kan software sehingga pada akhirnya 
sesuai dengan lingkungan pendidi- 
kan, adalah tugas yang tidak seder- 
hana. Akan lebih sederhana kalau 
kita menggunakan berbagai distri- 
busi Linux yang dikhususkan un- 
tuk lingkungan pendidikan, dengan 
karakter yang kuat, untuk minimasi 
kustomisasi. Karakter yang kuat 
memungkinkan distribusi-distribusi 
tersebut mampu memaketkan secara 
maksimal software untuk kepenting- 
an pendidikan dengan compact (mi- 


UTAMA 


sal: hanya dalam 1 CD). Apabila ti- 

dak perlu menyertakan Apache HTTP 

server atau MySQL, maka keduanya 
tidak disertakan. 

Ketika kita bicara tentang Linux 
untuk pendidikan, umumnya kita 
bisa mengacu kepada beberapa hal 
berikut: 

@ Distribusi Linux yang datang 
dengan semua software yang 
dibutuhkan untuk menunjang 
kegiatan belajar mengajar. Jadi, 
kalau kita menggunakan OpenOf- 
fice.org, Python dan PostgreSQL 
untuk kepentingan belajar meng- 
ajar, maka semua software itu 
sudah harus disertakan dalam 
distribusi Linux tersebut. Soft- 
ware yang disertakan bisa cukup 
banyak dan mencakup berbagai 
bidang studi. Dengan demikian, 
ketika distribusi tersebut diinstal 
(atau di-boot dari CD/DVD untuk 
live Linux), maka siswa atau guru 
bisa langsung menggunakan tanpa 
harus repot-repot melakukan kus- 
tomisasi. 

@ Distribusi Linux yang datang 
dengan teknologi yang mungkin 
diterapkan dalam lingkungan 
pendidikan. Sebagai contoh, ka- 
lau suatu lingkungan pendidikan 
memiliki lab komputer/software 
dimana siswa/mahasiswa bisa 
masuk ke dalam lab dan praktik 
dengan komputer, akan ada ke- 
mungkinan institusi pendidikan 
tersebut menggunakan sistem 
diskless. Dengan demikian, pro- 
ses maintenance dapat dilakukan 
dengan lebih mudah. Distribusi 
Linux yang kita maksud mungkin 
sudah datang dengan teknologi 
diskless seperti LTSP, yang bisa 
langsung dipakai, tanpa harus re- 
pot-repot menginstal LTSP lagi di 
dalamnya, termasuk semua soft- 
ware yang dibutuhkan untuk ling- 
kungan pendidikan pada umum- 
nya. 

@ Distribusi Linux yang mendukung 
secara spesifik software tertentu 
yang mungkin digunakan untuk 
menunjang kegiatan pendidikan. 
Sebagai contoh, apabila suatu 


INFOLINUX H 05/2008 29 


UTAMA 


“yO Edubuntu Home Page | edubuntu - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


: > > EL 100% +) [43 http//edubuntu.org/ 2 ~| Go Clear Google Ar 
a 





Moodle - AFree, Open Source Course Management System for Online Learning - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 








i AG D <= > la A 100% +] M http:/moodle.org/ 








2 | Go Clear IG) Google aw 








ks Edubuntu Home Page |... [x] 


[fnmoodie -A Free, Open ... D 











45 edubuntu 


PHome PWiki POrderCD's PHelpand Support PCommunity 





Help us with beta testing! 


We're gearing up for the Edubuntu 8.04 release, and need your help with testing. 
Please refer to the community page and get involved! 





edubuntu 7.10 


click here for the 
release announcement 








Navigation Edubuntu Home Page 


» Home Page 
> Edubuntu Wiki 


» Documentation 


"Ubuntu" is an ancient African word, meaning "humanity to others". The 
Edubuntu Linux distribution brings the spirit of Ubuntu to schools, through 
its customised school environment. The current version of Edubuntu is 
aimed at classroom use, and future versions of Edubuntu will expand to 
other educational usage, such as university use. 


» Community 
» Downloads 
» Screenshots 
> Edubuntu F.A.Q. 


» Using Edubuntu 


Edubuntu is a complete Linux-based operating system, freely 


» Glossary available with community based support. 


» Help 8 Support 


Situs web PostgreSQL. 


institusi pendidikan mengguna- 
kan software e-learning tertentu, 
maka distribusi Linux yang kita 
maksud mendukung sepenuhnya 
software tersebut. Ketika instala- 
si selesai dilakukan, administra- 
tor bisa langsung bekerja dengan 
program e-learning tersebut. 

@ Distribusi Linux yang berfungsi 
sebagai demo, dan umumnya 
datang dalam format live CD, live 
DVD, USB flash disk atau floppy. 
Demo umumnya datang dengan 
fungsionalitas yang cukup spe- 
sifik, misal untuk mendemon- 
strasikan bagaimana proses di 
atur oleh kernel (sekaligus siswa 
bisa mencoba langsung seperti 
terminasi proses). Institusi pen- 
didikan tersebut mungkin belum 
mengimplementasikan Linux, 
tapi para siswa/mahasiswanya 
sudah bisa menggunakan Linux 
tanpa harus menginstal terlebih 
dahulu. 


Edubuntu 
Edubuntu (edubuntu.org) adalah dis- 
tribusi Linux berbasiskan Ubuntu, 
yang datang dengan berbagai soft- 
ware yang dikhususkan untuk pen- 
didikan. 

Walaupun menggunakan GNOME 
sebagai desktop default, edubuntu 
tetap menyertakan paket dari KDE 
Education Project (yang datang de- 
ngan cukup banyak software untuk 
pendidikan). Berbagai software lain 
yang disertakan termasuk Gcompris 
yang sangat membantu anak-anak 


30 05/2008 E INFOLINUX 


Linux for Young Human Beings 


The Edubuntu community is built on the ideas enshrined in the 


Search [Search go | 


D) Free Support 
[3] Documentation 
3) Issue Tracker 
3) Donations 


is here 





D) Download Moodle 
8) Modules and plugins 


Welcome to Moodle! 


Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open 
Source software package designed using sound pedagogical 


Search this site | 
principles, to help educators create effective online learning Login - 
communities. You can download and use it on any computer you 
have handy (including webhosts), yet it can scale from a single- Username 


English (en_us) 





Search 





teacher site to a University with 200,000 students. This site itself is created usin Password 
@ Themes ty g 
| Moodle, so check out the Moodle Demonstration Courses or read the latest Moodle Gan | | 
@ Moodle Buzz Buzz. 
a Moodle Sit Create new account 
oodie sites 


[3] Moodle Statistics 
BE Moodle News 

BE Moodle Security 
*« Moodle Developers 


Latest news 


06:31 PM.Mar 20 

Martin Dougiamas 

Google Summer of Code 2008 gets 
under way! more... 


10:26 PM,Mar 3 
Martin Dougiamas 


Situs web MIT OCW. 


untuk mulai belajar memanfaatkan 
komputer. Berbagai software dari 
proyek Tux4Kids (seperti TuxPaint 
dan TuxTyping) juga ikut meramai- 
kan. 

Tentu saja, paket-paket yang 
lebih “berat” juga tersedia, seperti 
Schooltool Calendar (http://www. 
schooltool.org) dan OpenOffice.org. 


Freeduc 

Freeduc adalah live CD (berbasis 
Knoppix) yang berisikan sejumlah 
software untuk dunia pendidikan 
seperti DrGeo, calculus, abacus, dan 
Gcompris. Tersedia juga freeduc- 
games yang berikan sejumlah game 
untuk pendidikan. 

Proyek ini dikembangkan oleh 
OFSET (Organization for Free Soft- 
ware in Education and Teaching) 
yang mempromosikan pengembang- 
an free software untuk kepentingan 
pendidikan. 


k12ltsp 

K12LTSP (k12ltsp.org) adalah dis- 
tribusi Linux berbasis Fedora dan 
LTSP. Distro ini menyediakan fasili- 
tas untuk mempergunakan thin client 
di lingkungan pendidikan. Beberapa 
software yang disertakan: 

GNOME. 

KDE. 

OpenOffice.org. 

KOffice. 

Mozilla browser. 

Acrobat Reader. 

GIMP. 

rdesktop. 


Moodle Community 


Moodle has a large and diverse user community with over 330,000 
registered users on this site alone, speaking over 70 languages in 


Lost password? 






moodle.com 


` AN, installation 
196 countries (we have more statistics here). The best place to start t 
is Using Moodle, which is where the main international discussions on 
are held in English, but we have a variety of groups discussing other osting 
topics and in other languages. development 
consulting 
Moodle Development = = 
Zenedu Live (http://wiki.zenwalk. 


org/index.php?title-ZenEdu Live) 

adalah live CD berbasiskan Zenwalk 

Live, yang berbasiskan Zenwalk, 

yang berbasiskan Slackware. Sesu- 

ai namanya, Zenedu datang dengan 

sejumlah aplikasi yang dikhususkan 

untuk lingkungan pendidikan, seper- 

El 

e Astronomi: Stellarium. 

@ Kimia: bkchem, gElemental, 
ghemical. 

O Matematika: Maxima, ExtCalc. 

O berbagai permainan: Gcompris 
dan GNU Chess. 


Satu yang menarik adalah dis- 
tro ini juga datang dengan software 
¡TALC, yang berguna bagi guru un- 
tuk mengontrol komputer murid di 
jaringan. 


LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEM/COURSE MANAGE- 
MENT SYSTEM 


Learning management system atau 
course management system adalah 
software bantu untuk proses belajar 
mengajar terkomputerisasi. Software 
ini umumnya memberikan nilai tam- 
bah dibanding dengan proses bela- 
jar mengajar konvensional, seperti 
memungkinkan pembelajaran jarak 
jauh, collaborative learning, alur 
pembelajaran otomatis, dan lain se- 
bagainya. 

Di dunia free/open source soft- 
ware, terdapat sangat banyak soft- 
ware LMS yang tersedia —kita hanya 


www.infolinux.web.id 


akan membahas beberapa di antara- 
nya. Mulai dari yang sangat sederha- 
na sampai yang kaya fitur. Software- 
software tersebut umumnya berbasis 
web, sehingga walaupun servernya 
di jalankan dari komputer berbasis 
Linux (atau Windows), peserta bisa 
menggunakan sistem operasi apapun 
(selama web browser-nya didukung) 
untuk mengakses layanan yang dise- 
diakan. 


Atutor 

Atutor adalah software Learn- 
ing Content Management System 
(LCMS) yang dikembangkan oleh 
Adaptive Technology Resource Cen- 
tre University of Toronto. Salah satu 
nilai tambah Atutor adalah fitur ak- 
sesibilitasnya. Atutor adalah LCMS 
pertama yang menuruti spesifikasi 
aksesibilitas W3 WCAG 1.0 (http:// 
www.w3.org/TR/WAI-WEBCON- 
TENT/) pada level AA+. Seperti ter- 
tulis di websitenya (atutor.ca), saat 
ini telah terdapat lebih dari 24 ribu 
instalasi Atutor yang terdaftar. 


Claronline 

Claronline (claronline.net) adalah 
software e-learning yang memung- 
kinkan guru untuk membangun web 
online course yang efektif. Beberapa 
fitur yang tersedia: 

O Pengaturan dokumen pribadi user. 


Pembuatan ujian online. 
Pengembangan learning path. 
Pengelompokan user. 

Wiki. 

Sarana diskusi. 

Agenda. 

Dan lain sebagainya. 


Dokeos 

Dokeos (dokeos.com) adalah LMS 
yang telah digunakan di lebih dari 
600 perusahaan dan administrasi 
publik sebagai sarana elearning. Be- 
berapa fitur Dokeos adalah: 

O Sarana ujian. 

Pembangunan learning path. 
SCORM reporting dan import. 
Survey. 

Video Conference. 

Agenda. 

Dan lain sebagainya. 


.LRN 
.LRN (dotLRN, dotlrn.org) adalah 
software e-learning popular yang 
awalnya dikembangkan oleh MIT 
dan saat ini telah digunakan di lebih 
dari setengah juta pengguna di berba- 
gai lembaga pendidikan, non-profit 
ataupun pemerintahan. 

Beberapa fitur .LRN: 
O Pengaturan ujian. 
O E-mail. 
O Kalender. 
O Pengaturan kurikulum. 


NO Koha - Open Source ILS - Integrated Library System - Opera OS 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 
i QA YA < D la [a 100% | E http://www.koha.org/ 2 ~| Go Clear E Google El dr 


E Koha - Open Source IL... EJ 


koha v.2.2 


Koha Is a ful-featured open-source ILS. Developed initially in New Zealand 
by Katipo Communications Ltd and first deployed in January of 2000 for 
Horowhenua Library Trust, it is currently maintained by a team of software 


providers and library technology staff from around the globe 


Koha Version 3 Beta Released 


> read more 


> demo 


> download 


Website Redesign Contest 


Koha 3 Beta is a pre release version of Koha and not recommended for 


production systems. Please report any bugs to bugs.koha.org . 


Download. Read the Release Notes 


Latest News 
> Koha 3.0.0 Beta Rekased 





Situs web koha. 


www.infolinux.web.id 


The Koha community is proud to announce the 
selection of Plone as its CMS forthe koha.org 
community website, as well as a Plone Skinning/ 
Themeing contest fora koha-epecific set of 
Plone stylesheets 


Quick Links 
> Documentation 


> Bugzilla 


> Koha for Windows > Chat Information 


UTAMA 


Pemberian tugas 
Pembuatan FAQ 

Forum 

Learning Object Repository 
Survel 

dan masih banyak lagi 


efront 

Efront (http://www.efrontlearning. 

net/) adalah software eLearning dan 

Human Capital Development yang 

dikembangkan oleh EPIGNOSIS 

LTD. Beberapa fitur efront: 

@ Pengaturan ujian 

O Sarana komunikasi (termasuk fo- 
rum dan chat) 

@ Progress tracking 

O Sertifikasi 

O Integrasi LDAP 

O dan lainnya 


Olat 

OLAT (Online Learning And Train- 
ing, olat.org) adalah LMS berbasis 
web yang dikembangkan oleh Uni- 
versity of Zurich pada tahun 1999. 
Olat mendukung berbagai standar 
seperti IMS CP, SCORM, QTI, dan 
lainnya. 


ILIAS 

ILIAS (http://www.ilias.de/) adalah 
LMS kaya fitur yang memungkinkan 
pengelolaan pembelajaran online 
dapat dilakukan dengan lebih mudah 
dan cepat. Beberapa fitur ILIAS: 

@ Personal desktop untuk user. 

@ Sarana ujian. 

O Mendukung standar SCORM, 
AICC, IMS-QTI, dan lainnya. 
Webcasting. 

Surval. 

SOAP. 

Dukungan Google Maps. 

Dan lainnya. 


moodle 

Moodle (http://moodle.org/) adalah 
salah satu LMS terpopular di du- 
nia free/open source. Sampai Maret 
2008, terdapat lebih dari 41 ribu situs 
yang terdaftar menggunakan moo- 
dle, dengan jumlah user lebih dari 18 
juta dan jumlah guru lebih dari satu 
juta). 


INFOLINUX H 05/2008 31 


UTAMA 


Oo Octave - Opera Dow 
Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 
ii “TA, BG w >, E A 100% -| E http:/Awwvw.gnu.org/software/octave/ 2 +] Go Clear E Google El tar 





Octave 


GNU Octave is a high-level 
language, primarily F 
intended for numerical K 
computations. It provides a 
, Convenient command line 
interface for solving linear 
and nonlinear problems numerically, and for 
performing other numerical experiments using a 
language that is mostly compatible with Matlab. It may 
also be used as a batch-oriented language. 


News Archive 





Bugs 


About Octave 
FAQ 





See 
— daaar ps 4 
PA AA 

a 


kan di India oleh Verus Solutions. 
NewGenLib datang dengan fitur: 


Mendukung akuisisi. 
Mendukung pengaturan katalog. 
Mendukung katalog berseri. 
Pengaturan sirkulasi. 

OPAC. 

Laporan jadwal harian. 
Mendukung MARC. 





December 21, 2007 


For more information, see the page about Octave. 





Version 3.0.0 has been released and is now available for ftp. Please note that Octave 3.0 
is significantly different from Octave 2.1.x, particularly with regard to graphics, path 
handling, and built-in variables. Please read the NEWS file. 


December 11, 2007 


Version 2.9.19 is now available for ftp and is the new "testing" (also "recommended") 
version. As noted on the download page, 2.9.19 is a pre-release version of Octave 3.0. Itis 
significantly different from Octave 2.1.x, particularly with regard to graphics, path handling, 
and built-in variables. Please read the NEWS file. [Mailing List Thread 


December 5, 2007 
Situs web octave. 


Dengan menggunakan moodle, 
seseorang dapat mengatur pembe- 
lajaran jarak jauh dengan mudah 
dan cepat. Desain yang modular 
memungkinkan berbagai fitur baru 
dapat ditambahkan pada moodle. 


INTEGRATED LIBRARY 
SYSTEM 


Di zaman serba digital ini, rasanya 
sudah tidak jamannya lagi kalau per- 
pustakaan dikelola secara manual. 
Di luar sana, tersedia begitu banyak 
software pengelolaan perpustakaan, 
baik yang hanya sekadar mengelola 
database buku yang tersedia, sampai 
yang datang dengan fitur untuk pe- 
minjaman dan sirkulasi pustaka. 

Di bagian ini kami membahas 
beberapa integrated library sys- 
tem (ILS) yang popular di dunia 
free/open source, di mana hampir 
semuanya datang dengan fitur yang 
cukup kaya. 


emilda 

Emilda (http://www.emilda.org/) 
adalah ILS dengan fitur-fitur beri- 
kut: 

e OPAC. 

O Sirkulasi. 

@ Kompatibilitas MARC. 


Evergreen 
Evergreen adalah ILS yang dikem- 


32 05/2008 M INFOLINUX 


bangkan oleh Georgia Public Library 

Service. Berikut ini adalah beberapa 

fitur yang datang bersama evergreen: 

@ Mendukung sirkulasi. 

@ Pengaturan katalog. 

@ Mendukung OPAC (Online Public 
Access Catalog). 

@ Laporan statistik. 


Fitur lain seperti akuisisi, katalog 
serial dan pembayaran dengan kartu 
kredit (di OPAC) berada dalam tahap 
pengembangan. 


Koha 

Koha (http://www.koha.org/) adalah 

ILS berbasis web yang dikembang- 

kan di New Zealand dan merupakan 

ILS open source pertama (dikem- 

bangkan sejak tahun 1999). Koha 

menawarkan beberapa fitur berikut: 

@ Multi-language. 

@ Cross platform. 

@ Dukungan reading list untuk ang- 
gota. 

@ Pengaturan sirkulasi dan anggota. 

@ Mendukung penuh sistem akuisisi 

@ Mendukungkatalog berseri (seper- 
ti majalah atau koran). 

@ Mendukung MARC. 

@ Dan lain sebagainya. 


NewGenLib 
NewGenLib (http://www.newgenlib. 
com/) adalah ILS yang dikembang- 


PMB 

PMB, atau PhpMyBibli (http://www. 
sigb.net/) adalah ILS yang awal- 
nya dikembangkan oleh Francois 
Lemarchand, direktur perpustakaan 
umum di Agneaux, Manche, Prancis. 
Beberapa fitur PMB adalah: 

@ Mendukung sirkulasi. 


@ Mendukung pengaturan katalog. 

@ Berbagai laporan. 

@ Mendukung SDI (Selective Dis- 
semination of Information Ser- 
vice). 

@ Mendukung akuisisi. 

@ Mendukung MARC. 

@ Datang dengan barcode generator. 

@ Multi-language. 

Senayan 

Senayan (http://senayan.diknas. 


go.id) adalah produk ILS yang diba- 
ngun oleh Pusat Informasi dan Hu- 
mas Depdiknas RI. Berikut ini adalah 
beberapa fitur Senayan: 

@ Mendukung OPAC. 

@ Mendukung Sirkulasi. 

@ Pengaturan hari libur. 

@ Pembuatan barcode. 

@ Dan lainnya. 

BIDANG STUDI BERBASIS 
KOMPUTER 


Untuk bidang studi yang melibatkan 
penggunaan komputer, baik yang 
sekadar menggunakan komputer 
sebagai alat bantu untuk memper- 
cepat kerja sampai bidang studi 
yang mendalami cara kerja sistem 
operasi, dunia free/open source 
software datang dengan sangat ba- 
nyak tool yang dapat diandalkan. 


Edutaintment 
Untuk membantu anak-anak untuk 
belajar menggunakan komputer, ter- 


www.infolinux.web.id 


dapat banyak software edutaintment 
di dunia free/open source. Cukup 
banyak dari mereka yang menawar- 
kan pendidikan tertentu, seperti 
menggambar atau matematika seder- 
hana, dengan tampilan yang menarik 
untuk anak-anak. Berikut adalah 
beberapa software yang bisa digu- 
nakan: 

O Gcompris (http://gcompris.net/). 
O tuxmath (http://www.newbreed- 

software.com/tuxmath/). 


O tuxpaint (http://www.tuxpaint. 
org/). 
O tuxprint (http://www.newbreed- 


software.com/tuxprint/). 
O tuxtype  (http://tuxtype.source- 
forge.net/). 


Matematika 
Untuk membantu pelajaran matema- 
tika, baik dasar atau lanjutan, ter- 
dapat sangat banyak pilihan di dunia 
free software. Fungsionalitas yang 
ditawarkan pun sangat beragam, 
mulai dari sekadar alat bantu sampai 
problem solving. Berikut ini adalah 
beberapa di antaranya: 

O Axiom computer algebra system 
(http://www.axiom-developer. 
org/). 

e scilab (http://www.scilab.org/). 

@ ExtCalc (http://extcalc-linux. 
sourceforge.net/). 

6 GAP computer algebra system 


(http://www.gap-system.org/). 


O snuplot (http://www.gnuplot. 
info/). 
@ sonvert (http://www.unihedron. 


com/projects/gonvert/). 

@ Kalamaris (http://perso.wanadoo. 
es/antlarr/kalamaris.html). 

O maxima (http://maxima.source- 
forge.net/index.shtml). 

O octave (http://www.gnu.org/soft- 
ware/octave/). 

O SAGE computer algebra system 
(http://www.sagemath.org/). 

O yacas  (http://yacas.sourceforge. 
net/). 


Fisika 

Berikut ini adalah beberapa free soft- 

ware yang dapat digunakan sebagai 

alat bantu pendidikan fisika: 

O elmer (http://www.csc.fi/english/ 
pages/elmer). 

@ openflower (http://openflower. 
sourceforge.net/). 

O phet (http://phet.colorado.edu/). 

O Resistor  (http://resistor.source- 
forge.net/). 


Kimia 

Terdapat cukup banyak pilihan soft- 
ware yang bisa digunakan sebagai 
alat bantu dalam pendidikan ilmu 
kimia, mulai dari tabel periodik sam- 
pai fungsi yang lebih rumit: 
(http://avogadro.open- 


O avogadro 


The R Project for Statistical Computing - Opera 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 





i STA: D < => E [a 100% +] @ http:/Awww.r-project.org/ 





2 v| Go Clear IG Google El tar 





[Gre R Project for Statisti... EJ 


R 


About R 
What is R? 
Contributors 
Screenshots 


What's new? 


PCA 5 vars 
princomptz = data, cor = cor) 


Catholic F “a Education 


== 


Mom 


Foundation Clustering 4 groups 
Members & Donors 
Mailing Lists 

Bug Tracking 
Developer Page 
Conferences 


Groups 





Search 


Fertiity HA 
(AAA 


(1-3) 60% 


i= 28 
q 
== 16 
1 
so 60 40 20 0 J2 





Factor 1 [419%] 


Ak AN 





Documentation 
Manuals 


Getting Started: 





FAOs e R isa free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide 
variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To download R, please choose your preferred CRAN 





Wiki mirror. 


e x 


Situs web R project. 


www.infolinux.web.id 





~ 


UTAMA 


molecules.net/wiki/Main_Page). 


O bkchem (http://bkchem.zirael. 
org/). 
O garlic (http://physics.mefos.hr/ 


garlic/index.html). 

O gElemental (http://www.kdau. 
com/projects/gelemental/). 

O shemical (http: //www.uku.fi/ 
»thassine/projects/ghemical/). 

O ¡mol (http://jmol.sourceforge.net/). 

O Kalzium (http://edu.kde.org/kal- 
zium!). 


Statistika 

Untuk statistika, kita bisa memper- 

gunakan software berikut: 

O Openoffice.org calc (http://www. 
openoffice.org). 

@ R project (http://www.r-project. 
org/). 


Office productivity 

Untuk pendidikan komputer yang 
melibatkan keterampilan penggu- 
naan paket office, di mana umumnya 
program yang digunakan adalah Mic- 
rosoft Office, kita bisa sepenuhnya 
menggunakan paket office OpenOffice. 
org. Apalagi jika materi yang dibahas 
hanyalah sekadar penggunaan word 
processor untuk membuat surat-su- 
rat, penggunaan spreadsheet untuk 
pembuatan lembar kerja dengan meli- 
batkan beberapa rumus atau fungsi, 
atau pembuatan presentasi. 

OpenOffice.org memang tidak 
menawarkan fitur sekaya Microsoft 
Office. Tapi, juga tidak semua peng- 
guna paket Office menggunakan 
semua fitur yang tersedia. Seperti 
halnya hukum pareto, kita mung- 
kin bisa mengatakan bahwa delapan 
puluh persen pengguna paket Office 
hanyamenggunakan20 %fungsionali- 
tas. Hanya dua puluh persen penggu- 
na yang menggunakan 80% fungsio- 
nalitas. 

Dengan OpenOffice.org juga ber- 
jalan di Windows, pengguna yang 
ingin tetap menggunakan Windows 
bisa mengambil keuntungan dengan 
menerapkan OpenOffice.org. 

Apabila OpenOffice.org dirasa ter- 
lalu berat, maka untuk hanya seka- 
dar belajar mengetik, seseorang bisa 


INFOLINUX H 05/2008 33 


UTAMA 


mempergunakan Abiword (abisource. 
com). Atau, untuk sekadar lembar 
kerja, Gnumeric (http://www.gnome. 
org/projects/gnumeric/) sangat bisa 
diandalkan. 

Semua software yang kita bahas 
ini tersedia di berbagai platform dan 
untuk Windows, bahkan tersedia 
versi portabel sehingga bisa digu- 
nakan di komputer manapun. 


Project Management 

Untuk mendukung materi project 

management, kita bisa mempergu- 

nakan software-software berikut: 

O dotProject (http://www.dotpro- 
ject.net/). 

O Imendio/GNOME Planner (http:// 
live.gnome.org/Planner). 


Multimedia 

Di bidang multimedia, harus kita akui, 

terdapat lebih banyak resource di du- 

nia proprietary. Tapi, bukan berarti 

kita tidak punya alternatif apapun 

di dunia free/open source. Berikut ini 

adalah beberapa software yang bisa 

Anda evaluasi untuk diterapkan di 

lingkungan pendidikan multimedia: 

O Blender (http://www.blender.org/). 

O cinepaint (http://www.cinepaint. 
org/). 

O GIMP (http://www.gimp.org/). 

O wings 3d (http://www.wings3d. 
com/). 

O Xara xtreme (http://xaraxtreme. 
org/). 


Akuntansi 

Untuk mendukung pelajaran akun- 

tansi, kita bisa menggunakan bebera- 

pa software berikut: 

O GnuCash (http://www.gnucash. 
org/). 

O lazy8 ledger (http://www.lazy8. 
nu/). 

O Quasar Accounting (http://www. 
linuxcanada.com/quasar.shtml). 


Algoritma dan pemrograman/dasar-dasar 
pemrograman/struktur data 

Di awal pendidikan, seorang ma- 
hasiswa ilmu komputer umumnya 
diperkenalkan dengan mata kuliah 
semacam algoritma dan pemrogram- 


34 05/2008 E INFOLINUX 


an atau dasar-dasar pemrogram- 
an. Dengan demikian, mahasiswa 
tersebut bisa memahami persoalan, 
merancang algoritma untuk mem- 
ecahkan persoalan tersebut dan 
menerapkannya ke dalam program. 

Untuk kebutuhan tersebut, 
sepenuhnya dunia free/open source 
mendukung. Tinggal pilih saja ba- 
hasa pemrograman apa yang ingin 
digunakan sebagai alat bantu, dan 
berbagai compiler/interpreter untuk 
kebutuhan tersebut akan tersedia di 
dunia free software. 

Di Indonesia, umumnya bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah 
C atau Pascal. Untuk C, kita bisa mem- 
pergunakan GCC (gcc.gnu.org) dan un- 
tuk pascal, kita bisa mempergunakan 
FreePascal (freepascal.org). Keduanya 
adalah compiler multiplatform. 

Setelah melalui tahap dasar pem- 
rograman, mahasiswa tersebut akan 
berkenalan dengan pembahasan 
struktur data. Untuk membahas ber- 
bagai struktur data seperti linked list 
dan tree, kedua bahasa dan compiler 
yang disebutkan sebelumnya tetap 
dapat bisa diandalkan sebagai alat 
bantu. 

Penulis belajar, bahwa fondasi 
algoritma dan dasar-dasar pem- 
rograman haruslah kuat bagi seorang 
mahasiswa ilmu komputer. Bahwa 
nantinya di dunia nyata, pascal atau 
C tidak digunakan lagi (entah karena 
propaganda sukses perusahaan yang 
punya kepentingan menjual platform 
software development lain atau kare- 
na memang tidak cocok digunakan) 
dan mahasiswa tersebut memilih 
untuk menggunakan PHP, bukanlah 
masalah besar. Yang jelas, dasarnya 
sudah kuat. 


Bahasa rakitan 

Cukup banyak assembler yang terse- 

dia di dunia free/open source. Apa- 

bila suatu institusi terbiasa dengan 

sintaks Intel, maka nasm (http:// 

nasm.sourceforge.net/) mungkin bisa 

digunakan. Walau, berbagai pilihan 

lain juga tersedia, seperti: 

O Flat assembler (http://flatassem- 
bler.net/) 


6 GNU Assembler (http://www.gnu. 
org/software/binutils/). 


Pemrograman berbasis objek 

Terdapat sangat banyak pilihan 

alat bantu untuk mata kuliah pem- 

rograman berbasis objek. Berikut ini 

beberapa contohnya: 

O Sun JAVA (http://www.sun.com). 

@ GCC (c++) (http://gec.gnu.org). 

@ GNU smalltalk (http://smalltalk. 
gnu.org/). 

@ Python (http://www.python.org). 

O Ruby (http://www.ruby-lang.org/ 
en/). 

O Squeak (http://www.squeak.org/). 


Sistem database 

Untuk alat bantu mata kuliah sistem 

database atau perancangan database, 

apabila database yang dipergunakan 

adalah relational database, maka be- 

berapa software berikut sangat dapat 

diandalkan, tanpa perlu diragukan 

lagi: 

O mysql (http://www.mysgl.com/). 

O postgresgl(http://www.postgresgl. 
org/). 

O sqlite (http://sglite.org/). 


Pemrograman web 

Di zaman sekarang ini, mahasiswa 
ilmu komputer umumnya mendapat- 
kan mata kuliah pemrograman web. 
Dan, untuk itu, kita bisa menggu- 
nakan PHP (http://php.net). Kalau 
pemrograman web yang dibahas 
melibatkan CGI, maka bahasa apa- 
pun yang dipilih oleh suatu institusi 
tentunya dapat digunakan. 


Perancangan User interface 
Berbagai nama digunakan untuk mata 
kuliah yang satu ini. Intinya adalah, 
bagaimana kita merancang user in- 
terface yang baik (dan bukan dengan 
tujuan menguasai bahasa/compiler 
tertentu). Alat bantu yang dipergu- 
nakan bisa sangat banyak di dunia 
free/open source software. Kalau kita 
ingin membatasi pada user interface 
grafikal, maka kita bisa mempergu- 
nakan beberapa pilihan berikut: 
e C/Pascal/PHP/Perl/Python dan 
lainnya dengan GUI toolkit GTK+ 


www.infolinux.web.id 


(http://gtk.org/). Untuk GUI de- 
signer, glade (http://glade.gnome. 
org/) bisa dipergunakan. 

e C++ dengan GUI toolkit Qt (http:// 
trolltech.com/products/qt) atau 
wxWidgets (http://www.wxwid- 
gets.org/). Untuk GUI designer, 
Qt Designer atau wxGlade (http:// 
wxglade.sourceforge.net/) bisa di- 
pergunakan. 

O Java. Untuk GUI designer, Net- 
beans (http://www.netbeans.org/) 
bisa dipergunakan. 


Pilihan yang lain masih sangat 
banyak di dunia free/open source. 


Sistem operasi 

Di mata kuliah yang satu ini, umum- 
nya dosen akan membahas berbagai 
jenis sistem operasi. Ketika pemba- 
hasan sampai pada Linux, maka ini 
tidak menjadi sekadar teori semata. 
Karena, mahasiswa bahkan bisa me- 
lihat source code kernel. Mengapa 
bisa? Karena Linux adalah free/open 
source software. 


Jaringan komputer 

Untuk alat bantu, Linux dan sejum- 
lah tool jaringan bisa dipergunakan. 
Apabila ingin lebih detail, maka bisa 
mempelajari subsistem network- 
ing di kernel. Apabila pembelajaran 
melibatkan penggunaan simulator, 
maka bisa mempergunakan software 
semacam NS2 (http://www.isi.edu/ 
nsnam/ns/). Ingin mempergunakan 
virtual machine agar dapat mempe- 
lajari jaringan dengan memperguna- 
kan hanya satu komputer? Gunakan- 
lah Xen (http://xen.org/) atau Bochs 
(http://bochs.sourceforge.net/) . 


Keamanan komputer 

Untuk mempelajari keamanan kom- 
puter, berbagai sumber daya free/ 
open source tersedia. Untuk level pa- 
ket data, kita bisa mempergunakan 
iptables Linux. Untuk kriptografi, 
kita bisa mempergunakan OpenSSL 
(http://www.openssl.org/) dan se- 
jumlah pustaka yang tersedia. Un- 
tuk antivirus, kita bisa mempelajari 
clamav (http://www.clamav.net/) . 


www.infolinux.web.id 


Kecerdasan buatan 

Apabila selama ini mempergunakan 
LISP sebagai alat bantu untuk pem- 
rograman yang melibatkan AI, maka 
di dunia open source, kita bisa mem- 
pergunakan Clisp (http://clisp.cons. 
org/) atau GNU Common LISP (http:// 
www.gnu.org/software/gcl/gcl.html). 


OPENCOURSEWARE 


Internet adalah gudang segala hal. 

Kalau kita pintar memanfaatkan In- 

ternet, banyak sekali pengetahuan 

yang bisa kita dapatkan. Dan tak 
jarang, pengetahuan-pengetahuan 
tersebut bisa kita dapatkan dengan 
gratis. Salah satunya adalah materi 
kuliah gratis. Dari kampus ternama 
pula, semacam Massachusetts Insti- 
tute of Technology. Sebagian dari 
materi tersebut bahkan dilengkapi 
dengan tugas/ujian dan video. 

Berikut ini adalah beberapa OCW 
yang tersedia: 

O Carnegie Mellon University: Di 
CMU, nama yang digunakan untuk 
proyek ini adalah Open Learning 
Initiative. Proyek ini di antaranya 
didanai oleh The William and Flo- 
ra Hewlett Foundation (yayasan 
yang didirikan oleh salah seorang 
pendiri HP—Alm. William Red- 
ington Hewlett). Untuk informasi 
selengkapnya, kunjungilah http:// 
www.cmu.edu/oli/. 

e Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health: Menyediakan 
akses ke berbagai materi kuliah 
populer di institusi tersebut. In- 
formasi selengkapnya: http://ocw. 
jhsph.edu/. 

O Massachusetts Institute of Tech- 
nology: MIT OCW adalah inisiatif 
MIT untuk menyediakan semua 
materi pendidikan dari level un- 
dergraduate dan graduate secara 
online dan tersedia bebas. Proyek 
yang diumumkan tahun 2002 ini 
merupakan proyek skala besar. 
MIT OCW di antaranya didanai 
oleh William and Flora Hewlett 
Foundation, Andrew W. Mellon 
Foundation dan MIT. Selengkap- 
nya, kunjungilah http://ocw.mit. 
edu/. 


UTAMA 


6 Utah State University: Universi- 
tas ini juga menyediakan cukup 
banyak materi kuliah gratis di 
websitenya, yang bisa diakses di 
http://ocw.usu.edu/. 

e Tufts University: Berbagai ma- 
teri kuliah gratis institusi ini bisa 
diakses di http://ocw.tufts.edu/. 


Beberapa tahun yang lalu, ketika 
masih sangat dekat dengan kehidu- 
pan kampus dan belum sepusing saat 
ini, penulis berkesempatan belajar 
dari seseorang yang pintar dan bi- 
jaksana. Orang pintar tersebut per- 
nah mencetuskan pemikiran bahwa, 
kalau mahasiswa dari Jepang atau 
Amerika Serikat bisa begitu pintar 
dan berkarya ketika berumur masih 
sangat muda, harusnya mahasiswa 
dari Indonesia pun bisa melakukan 
hal yang sama. Ketika seseorang 
mahasiswa Jepang sedang membaca 
materi kuliah tentang DNA di MIT 
Open Course Ware, mahasiswa di 
pedalaman Kalimantan pun seha- 
rusnya bisa mempelajari materi yang 
sama. Yang satu mungkin menggu- 
nakan koneksi broadband, semen- 
tara yang satu mungkin dialup. Tapi, 
tetap sama-sama bisa men-download 
materi yang ada. Kesempatan untuk 
itu tersedia dan bisa digunakan. 

Terkadang, permasalahan mung- 
kin berasal dari diri kita sendiri. Ka- 
lau kita tidak memanfaatkan materi 
kuliah gratis yang telah disediakan, 
sementara yang lain memanfaatkan, 
kita lah yang akan ketinggalan. Kalau 
kita tidak mau memanfaatkan Post- 
greSQL yang begitu canggih, dengan 
semua teknologi dibelakangnya ter- 
buka untuk kita, dan memilih untuk 
menggunakan database proprietary 
dari vendor tertentu (hanya karena 
kita malas belajar yang baru misal- 
nya), maka kita hanya akan sekadar 
menjadi pengguna saja (barangkali 
juga sekadar menjadi target pasar). 

Semua sumber daya kini tersedia 
untuk kita gunakan dan kembang- 
kan. Selamat menggunakan, selamat 
mengembangkan, dan selamat ber- 
bagi. Dan, selamat Hari Pendidikan 
Nasional. m 


INFOLINUX = 05/2008 35 


BISNIS 


Jogja Goes Open 


Source 





eberapa pemerintah daerah di Indonesia sudah 
sejak beberapa tahun lalu menggunakan Linux 
dan software Open Source. Berbagai aplikasi 
jaringan dan database Open Source terbukti 


sangat berguna di pemerintahan, salah satunya di 


provinsi DIY. 


Dua provinsi istimewa di Indonesia 
yang telah menjadikan Linux dan 
Open Source sebagai pilihan pertama 
adalah Aceh atau NAD (Nanggroe 
Aceh Darussalam) dan Jogja atau 
DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). 
InfoLINUX telah menurunkan lapo- 
ran khusus tentang Aceh Goes Open 
Source pada edisi 04/2007. Laporan 
edisi ini dari Jogja. Provinsi lainnya 
seperti Jawa Tengah dan pemerin- 
tah daerah tingkat dua seperti Peme- 
rintah Kota Pekalongan juga dalam 
proses yang sejalan dengan Indone- 
sia, Go Open Source! (IGOS). 

Untuk mengetahui lebih jauh apa 
saja yang telah dan akan dilakukan 
para pengelola teknologi informasi 
dan komunikasi di DIY, kami telah 


J. Surat Djumadal di ruang server BID. 


36 05/2008 E INFOLINUX 


3 

1 

gana | 
a 3 | 





mewawancarai J. Surat Djumadal, 
Kepala Bidang Layanan Teknologi 
Informasi, Badan Informasi Daerah, 
Provinsi DIY. Berikut ini rangkum- 
annya. 


Sejak kapan dan apa alasan meng- 
gunakan Linux? 

Kami telah menginstal dan meng- 
gunakan Linux sebagai server mu- 
lai tahun 2003. Latar belakang kami 
lebih memilih Linux daripada sistem 
operasi dan program lainnya adalah 
harganya yang sangat murah, bah- 
kan ada yang tidak perlu membayar 
sama sekali alias gratis. Biaya murah 
ini sangat tepat untuk Pemerintah 
Provinsi DIY yang miskin akan sum- 
ber dana. 


|| 
kama Klee: 


| 
| 
| 
|< 
EB: 
= 
= 
AM 
ke 


N; 
Hi 
= 


Me 


Alasan kedua kami memilih Linux 
karena lebih aman dari gangguan 
seperti virus, spam, worm dan se- 
jenisnya. Alasan ketiga karena kami 
tidak harus tergantung kepada pem- 
buat program. 

Hampir semua program aplikasi 
yang dikembangkan oleh Badan In- 
formasi Daerah Provinsi DIY meng- 
gunakan program Open Source 
dengan bahasa program PHP dan 
server database MySQL. Sistem ope- 
rasi selain Linux yang masih digu- 
nakan oleh Pemerintah Provinsi DIY 
adalah Unix, yang digunakan dalam 
pengembangan program aplikasi 
SIMSAMSAT (Sistem Informasi 
Manajemen Satuan Manunggal Satu 
Atap) untuk urusan pajak kendaraan 
bermotor, dan lain-lain. 


Linux dipakai untuk apa saja? 
Sistem Operasi Linux telah diguna- 
kan untuk mengembangkan berbagai 
macam website milik Pemerintah 
Provinsi DIY. Kami juga menggu- 
nakan Linux untuk mengembangkan 
berbagai macam program aplikasi 
yang digunakan untuk mendukung 
aktivitas kerja instansi Pemerintah 
Provinsi DIY. 

Beberapa contoh aplikasi yang 
berbasis web yang dibutuhkan oleh 
Pemerintah Provinsi DIY adalah 


Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG), 
Sistem Informasi Manajemen Per- 
pustakaan (SIMPERPUSTAKAAN), 
Sistem Informasi Manajemen Ar- 
sip (SIMARSIP), Sistem Informasi 





www.infolinux.web.id 


A Aplikasi Komponen System DA Deal 


Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Firefox 


(3) E ay E y $ 35% Min 03 Peb, 08:00 Y) 





“a - - e tat O http:liwww. EE 


a a A P o o A. a 


01 Feb 2008 (10) 


Link 

Pariwisata 

Fasilitas Umum 
Download 

Produk Hukum 

Contact E-mail 
Kependudukan 

Info Pemda 

Contact Chat 
Keistimewaan Yogyakarta 


Km. 14.5 Yogyakarta. 


Polling Situs Pemda DIY 


Bagaimana menurut pendapat saudara 


01 Feb 2008 (7) 
tentang Situs Pemda DIY ? 


KULONPROGO @ Pokdakan (Kelompok Budidaya ED 
Ikan) Karya Mina Dusun Sabrang, 
Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo yang berdiri sejak || Re: Malioboro (10/Jul/2007) 

23 Juni tahun lalu semakin menunjukkan aktifitasnya. Jika dilihat g Re: Topik laris (29/Jun/2007) 

dari umurnya, Pokdakan Karya Mina memang relatif masih muda, ($ Re: Parkir alun2 uta... (29/Jun/2007) 
namun kegiatannya dapat dikatakan sudah sangat baik. Dengan 
umur MERAN ne) Tak muda, POSTER ini 2 bulan lalu ener 


Dengan hormat, 


Kami sedang 
e-government Indonesia dengan target 
partisipandari pengguna (users)/ masyarakat 
yang meng-akses suatu situs Pemda. 


melakukan survey 


Website Pemda Provinsi DIY. 


Manajemen Monitoring dan Evalua- 
si (SIMMONEV), Sistem Informasi 
Manajemen Pajak Kendaraan Ber- 
motor, dan lain sebagainya. 

Telah ada 24 komputer server di 
kantor BID (Badan Informasi Dae- 
rah) Provinsi DIY yang diinstal 
Sistem Operasi Linux dan program 
Open Source lainnya. Tidak hanya 
di BID, hampir semua server yang 
dimiliki instansi di lingkungan 
Pemerintah Provinsi DIY juga meng- 
gunakan Linux. Sedangkan jumlah 
komputer desktop yang telah diinstal 
Linux di BID ada 12 unit. 


Berapa orang pengakses dan peng- 
guna Linux di Pemda DIV? 

Secara pasti jumlah pengguna dan 
pengakses Linux di Pemerintah 
Provinsi DIY belum kami ketahui. Na- 


Kalender event 


YOGYAKARTA - Alumni Career Center Universitas (fS 
Islam Indonesia (UII) pada 6 @ 7 Februari 2008 

mendatang akan menyelenggarakan Job Fair UII 2008. Job Fair UII 
2008, akan dilaksanakan mulai jam 09-16.00 WIB bertempat di 
Auditorium Kahar Muzakar, Kampus UII Terpadu Jalan Kaliurang, 


Forum Interaktif Warga 


Detail... | a | o 10 Posting terakhir 
(5 Re: malioboro... (27/Sep/2007) 


CF malioboro... (24/Sep/2007) 

Ü Re: nurani dimana?? (23/Sep/2007) 
Cj Re: pengeringan laha... (21/Sep/2007) 
CJ Karcis Taksi (20/Sep/2007) 


Giripurwo & mau nanya (10/Jul/2007) 





€ Voli Gajah (29/Jun/2007) 





dan software Open Source seperti 
OpenOffice sebagai komputer kerja 
di BID hanya beberapa orang, na- 
mun yang yang lain siap membantu 
instansi apabila akan menggunakan 
Linux dan software Open Source. 
Hal ini sesuai dengan fungsi ins- 
tansi Badan Informasi Daerah yang 
bertugas untuk mendampingi dan 
membimbing instansi lainnya dalam 
memanfaatkan komputer untuk 
mendukung pelaksanaan tugas ma- 
sing-masing instansi. 


Apa suka dan duka menggunakan 
Linux? 
Sukanya, kami bisa leluasa mengem- 


Tentang BID Provinsi DIY 


BISNIS 


bangkan program aplikasi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan; aman 
dari berbagai gangguan seperti virus, 
spam, worm, dan sejenisnya; murah 
harganya bahkan bisa gratis. 

Dukanya, bila terjadi kerusakan 
kami harus mencari penyebabnya 
sendiri dan kemudian memperbaiki- 
nya. Kami juga harus mengubah ke- 
biasaan yang tadinya menggunakan 
Windows kemudian berubah ke Open 
Source, dan itu perlu waktu. 


Apa saja rencana ke depannya? 
Semua program aplikasi yang meng- 
gunakan server Badan Informasi 
Daerah harus dikembangkan dengan 
basis Linux. Apabila ada program 
aplikasi yang sifatnya hibah dari 
institusi lain seperti Pemerintah 
Pusat atau lembaga lainnya dengan 
menggunakan sistem operasi bukan 
Linux, maka kami berusaha untuk 
membuat interface-nya agar dapat 
dioperasionalkan pada sistem ope- 
rasi Linux. 

Untuk menekan agar instansi 
pemerintah tidak menggunakan 
program aplikasi yang tidak legal, 
Badan Informasi Daerah menyiap- 
kan beberapa unit komputer desktop 
yang diinstall software Open Source 
yang di dalamnya termasuk OpenOf- 
fice guna mengajarkan kepada aparat 
pemerintah yang akan menggunakan 
software Open Source tersebut. 

Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 





Badan Informasi Daerah (BID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah 
satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Salah satu tugas pokok dan fung- 
sinya adalah sebagai IT enabler. Tugas pokok ini dilaksanakan oleh Bidang Layanan 
Teknologi Informasi yang dipimpin oleh J. Surat Djumadal sebagai Kabid (Kepala Bi- 
dang). Di bawah Kabid terdapat Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi, Sub- 
bidang Manajemen Teknologi Informasi, dan Subbidang Manajemen SDM Teknologi Informasi. 

Tugas BID melalui Bidang Layanan Teknologi Informasi adalah mengembangkan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan provinsi DIY. Tugas 
lainnya mengembangkan pengelolaan berbagai macam informasi untuk memudahkan dan memberi- 
kan masukan dalam mengambil suatu kebijakan pemerintahan, dan mengelola dan mengembangkan 
kemampuan SDM dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Provinsi DIY terdiri atas empat kabutapaten dan satu kota, yaitu kabutapaten Bantul, Gunungkidul, 
Kulonprogo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Informasi selengkapnya tentang BID dan DIY umumnya 
dapat diakses melalui website www.pemda-diy.go.id atau email bid@pemda-diy.go.id. 


mun dari sisi pengakses server-server 
Linux dari internal staf Pemerintah 
Provinsi DIY, kami memperkirakan 
lebih dari 300 orang telah mengak- 
sesnya. Operasional semua program 
atau aplikasi yang melibatkan selu- 
ruh instansi Pemerintah Provinsi DIY 
menggunakan server Badan Informasi 
Daerah. Dari sisi pengakses web- 
site lebih banyak lagi, karena semua 
website yang dibangun oleh semua 
instansi Pemerintah Prov DIY juga 
menggunakan software Open Source. 

Yang selalu menggunakan Linux 





www.infolinux.web.id INFOLINUX H 05/2008 37 


PRAKTIK INSTAN 


E-Learning dengan CMS Moodle 


E-learning merupakan suatu jenis proses belajar mengajar, di mana 
proses penyampaian bahan ajar kepada siswa menggunakan media 


Internet, intranet, atau media jaringan komputer lainnya. 











Moodle merupakan suatu paket software yang didesain magic_quotes_runtime : OFF 
untuk membantu proses pembelajaran secara online file_uploads : ON 

yang menawarkan kemudahan dalam manajemen pe- session.auto_start needs : OFF 
ngelolaan kursus. session.bug_compat_warn : OFF 













Kebutuhan instalasi Moodle 3. PHP Extension library : 
Untuk menjalankan moodle dalam OS Linux dibutuhkan: php-mbstring , php-iconv , php-gd , php-mysql, php- 
1. Web Server Apache. zlib, php-curl, php-openssl, php-tokenizer, php-xmlrpc. 


2. PHP versi 4.1.0 keatas, dengan setingan pada file php.ini: 
safe mode : OFF 4. Database MySQL versi 4.1.12 keatas. 


memory_limit : 16M, Moodle 1.8 keatas : 40M 


session.save_handler : files Persiapan instalasi Moodle 


magic_quotes_gpc : ON Software Moodle dapat di-download di http://www- 





Panduan Gambar 


Moodle - A Free, Open Source Course Management System for Online Learning - Mozilla Firefo: - : M le | Il - Mozilla Firefi 
Moodle Install - Mozilla Firefox oodle Install - Mozilla Firefox 








Eile Edit View History Bookmarks Tools Help 


- © Q i ~ | M http://moodle.org/ y Foo , 










File Edit View History Bookmarks Tools Help 


ek 








File Edit View History Bookmarks Tools Help 


Q y v © Q fa + | M http://localhost/moodle/install.php v talk 


mood le Install 

















y O GQ fp + | Th http://localhost/moodle/install.php x WGolG] . Google 


mood le Installation 


Checking your PHP settings ... 






















English (en us) 



























































Mala menus Welcome to Moodle! search 

2) Free Support 

B1 Documentation Moodle is a course management system (CMS) - Search this diera should pass all these tests to make Moodle run 
@ Issue Tracker a free, Open Source software package designed — 

3 Donations using sound pedagogical principles, to help Lal Choose a language 

B1 Download Moodle educators create effective online learning gan PHP version Pass 
@ Modules and plugins communities. You can download and use it on any Username i 

@ Themes computer you have handy (including webhosts), yet it can scale ey Please choose a language for the installation ONLY. You SECESSION BEER 
@ Moodle Buzz from a single-teacher site to a University with 200,000 students. : Magic Ouotes Run Pass 
3 Moodle Sites This site itself is created using Moodle, so check out the Moodle Login able to choose site and user languages on a later screen Time 

2) Moodle Statistics Demonstration Courses or read the latest Moodle Buzz. Gros news Insecure Handling of Pass 
BH Moodle News Lost passw Globals 






W Moodle Security 


| an = 
& Moodle Developers Moodle Community Language Indonesian (id) El 






Safe Mode 
File Uploads Pass 
GD version 


Pass 



























Moodle has a large and diverse user community 
with over 330,000 registered users on this site 


Latest news 
Pass 






















06:31 PM.Mar 20 alone, speaking over 70 languages in 196 countries Memory Limit Pasa 
Martin Dougiamas (we have more statistics here). The best place to Learning Object Ri 
Google Summer of Code start is Using Moodle, which is where the main | Rapid Publishing | « Sebelumnya Selanjutnya » 
2008 gets under way! international discussions are held in English, but we have a Discovery 
more... variety of groups discussing other topics and in other languages. ee ~ - 









Digital Rights Cap 


Website moodle.org. Pilihan bahasa. Cek setingan PHP. 






Moodle Install - Mozilla Firefox Moodle Install - Mozilla Firefox Moodle Install - Mozilla Firefox 





File Edit View History Bookmarks Tools Help File Edit View History Bookmarks Tools Help 








File Edit View History Bookmarks Tools Help 


@- 

























Q hg y © GQ ie ~ | M http://localhost/moodle/install.php "| Go |C] , Google 


mood le Installation 


Please confirm the locations of this Moodle installation 








G X " © Q fo + | M http://localhost/moodle/install.php v 2] Go G| , Google 


Pee era 








- © Q fa ~ | M http://localhost/moodle/install.php y Go |G] | Google 


mood le Installation 


Now you need to configure the database where most Moodle 
data will be stored. This database must already have been 
created and a username and password created to access it. 



































Server Checks 








Nama Informasi Laporan Status 







must be installed and | 
enabled OK 








Web Address: Specify the full web address where Moodle will be unicode 
accessed. If your web site is accessible via multiple URLs then 
choose the most natural one that your students would use. Do not 


include a trailing slash. 










version 4.1.16 is required 
database mysql and you are running 
5.0.45 


Type: MySQL 

Host: eg localhost or db.isp.com 

Name: database name, eg moodle 

User: your database username 

Password: your database password 

Tables Prefix: prefix to use for all table names (optional) 






























Moodle Directory: Specify the full directory path to this 
installation Make sure the upper/lower case is correct. 







version 4.3.0 is required 


php and you are running 5.2.4 





Data Directory: You need a place where Moodle can save 
uploaded files. This directory should be readable AND 
WRITEABLE by the web server user (usually 'nobody' or 
'apache'), but it should not be accessible directly via the web. 


should be installed and 
enabled for best results 







php extension iconv 





Note: The installer will try to create the database automatically if not 
exists. 






should be installed and 
enabled for best results 


php extension mbstring 






















Web 
address 


Moodle 
Directory 


Data 
Directory 


Lokasi aplikasi CMS moodle. Konfigurasi database moodle. Cek environtment server. 


should be installed and 
enabled for best results 





http://localhost/moodle Type 


Host Server 


MySQL (mysql) | php_extension curi 


localhost 
























should be installed and 
enabled for best results 


php extension openssi 














Database kursus online 
















should be installed and 
enabled for best results 

































var/www/moodledata 


2 


Pengguna [rosalie php extension tokenizer 





PRAKTIK INSTAN 












.moodle.org (Gambar iD) mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kursus online.“ 
TO rosalie@localhost IDENTIFIED BY 'rosa'; 


Kesiapan software | | | 
Pastikan Apache Web server, MySQL, dan PHP telah | Kesiapan direktori CMS Moodle 
terinstall. Moodle membutuhkan beberapa ekstensi PHP, | Buat folder moodledata untuk menyimpan data moodle 


contoh install ekstensi php-gd pada server komputer. (diluar folder web). 
Linux Mandriva: # mkdir /var/www/moodledata 
















# urpmi php-gd 


Linux Fedora atau Centos: Pastikan pemilik folder moodledata adalah user dan 
1 sem nella seal group apache web server, dan berikan izin akses untuk 
Linux Debian atau Ubuntu: read, write, dan execute. 
# apt-get install php5-gd # chown -Rf apache.apache /var/www/moodledata/ 


# chmod 744 /var/www/moodledata/ 


Aktifkan service Catatan: 


Aktifkan service MySQL dan Apache Web server: Pada Linux Debian atau Ubuntu, biasanya server web 
Linux Mandriva, Fedora atau Centos: menggunakan folder data /var/www (tanpa html), dan 


# service mysqld restart user www-data serta grup www-data. 















# service httpd restart 


Linux Debian atau Ubuntu dan turunannya: Ekstrak paket CMS Moodle 
# /etc/init.d/mysql restart Ekstrak file paket moodle hasil download, dan letakkan 


NA GS EN NA NG case Osea file tersebut di folder atau sub folder dokumen web server: 
# cp moodle-1.9.tgz /var/www/html/ 


Kesiapan database # cd /var/ww/html/ 


Buatlah database baru pada server MySQL, namakan # tar zxvf moodle-1.9.tgz 

kursus_online (misalnya). Buat juga user dan password Install modul bahasa Indonesia dengan terlebih 

pemilik database, misal (user: rosalie, password rosa) dahulu download di http://download.moodle.org/lang16- 
# mysql /id_utf8.zip, kemudian lakukan : 







mysql? CREATE DATABASE kursus online; # mkdir /var/www/moodledata/lang 


Moodle Install - Mozilla Firefox Moodle Install - Mozilla Firefox as config.php - KWrite 















Eile Edit View History Bookmarks Tools Help 
(e) = © = © E Q e + | M http://localhost/moodle/install.php lx 760 (GI, | rp 


| M Moodle Install @ | Tninstalling Moodle =... | | [C] rpm php-extension c... FR RPM Search B 


noodle Installation 








| File Edit View Bookmarks Tools Settings Help 
Seru NARA 
D <?php /// Moodle Configuration File. 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


@ z © X © R) Q Do -|M http://localhost/moodle/install.php Ir 2] Go G| , Google 


fnoodle Installation 











































































unset ($CFG) ;| & Undo ctrl+z 


+ 
































Configuration completed | $CFG->dbtype = 'mysql'; 
Download language pack _| $CFG->dbhost = 'localhost'; D Paste Ctri+v 
Moodle made an attempt to save your configuration in a file in the root of your Moodle installation. ` | $CFG->dbname = 'kursus_online'; sejecall Chika 
You now have the option of downloading a language pack and “| $CFG->dbuser = 'rosalie'; 
continuing the installation process in this language. The installer script was not able to automatically create a config.php file containing your chosen | | $CFG->dbpass = 'rosa'; Bookmarks , 
settings, probably because the Moodle directory is not writeable. You can manually copy the ¿| $CFG->dbpersist = false; 
Ifyou are unable to download the language pack, the installation following code into a file named config.php within the root directory of Moodle. | $CFG-»prefix = “mdi ": 


process will continue in English. (Once the installation process is 
complete, you will have the opportunity to download and install 
additional language packs.) 













Download lanjut | 





| $CFG->wwwroot "http://localhost/moodle' ; 





















$CFG->dirroot = '/var/www/html/moodle'; 
The language "Indonesian (id)" was installed successfully. The <?php /// Moodle Configuration File || $CFG->dataroot = '/var/www/moodledata'; 
installation process will continue in this language. $CFG->admin = 'admin'; 






















unset($CFG) ; 


« Sebelumnya Selanjutnya » 


$CFG->directorypermissions = 00777; // try 02777 on a 
server in Safe Mode 















$CFG->dbtype 
$CFG->dbhost 
$CFG->dbname 


'mysql'; 
'localhost'; 
'kursus_online'; 














require once("$CFG->dirroot/lib/setup.php"); 





mama wou 


$CFG->dbuser 'rosalie'; = 
$CFG->dbpass 'rosa'; // MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO 
$CFG->dbpersist false; SPACES, BLANK LINES, 


$CFG->prefix “adl > 





// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS 








Download paket bahasa. File konfigurasi moodle. Simpan file config.php. 





ensi GPL - Mozilla Firefox GPL License - Mozilla Firefox 












File Edit View History Bookmarks Tools Help 












File Edit View History Bookmarks Tools Help 


Q - © - © (R) Q ho - [Tm http://localhost/moodle/admin/index.php |x §:]Go [C] „| Google 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 
Q - © - © Q Q e + | M http://localhost/moodle/admin/index.php |x “Iso [E], | Google 


LY Mandriva Linux Lo | fi GPL License 8 | 

















@ r © r © Q Q Ea X [m http://localhost/moodle/user/editadvanced.php?id=2 |r 5:]Go IG] , | Google 















































Li Mandriva Linux L | f Setup administrator acc... G | 





Lisensi GPL 











GPL License Setup administrator account 


GPL License 












Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
On this page you should configure your main 
administrator account which will have complete control 
over the site. Make sure you give it a secure username 
and password as well as a valid email address. You can 
create more admin accounts later on. 
















Pengumuman Hak Cipta Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 







Copyright notice 





Copyright ? 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com) 





Copyright (C) 1999 onwards Martin Dougiamas (http://moodle.com) 







This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU General Public License as published by 
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
(at your option) any later version. 








This program is free software; you can redistribute it and/or modify 

it under the terms of the GNU General Public License as published by 

the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
(at your option) any later version. 



















General 





* Show Advanced | 






































This program is distributed in the hope that it will be useful, This program is distributed in the hope that it will be useful, Username* [admin 
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of butWITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of New password* @ [weee Unmask 


MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 





MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
GNU General Public License for more details: 


Force password change @ r 


First name* |Rosalie 
Surname* |Naurah 
Email address* tentor_php@yahoo.com 


Email display [Allow everyone to see my email address al 
Apakah Anda telah membaca peraturan ini dan mengerti isinya? Email activated [This email address is enabled | 


Ya | Tidak | Citytown* [Jakarta 
Halaman lisensi moodle. Lisensi moodle adalah GPL. Halaman form account administrasi. 





See the Moodle License information page for full details: 
http://docs.moodle.org/en/License 











http://www.gnu.org/copyleft/gpl.htmi 

















Have you read these conditions and understood them? 









PRAKTIK INSTAN 


cp id utf8.zip /var/www/moodledata/lang e Nama user dan password dan prefix table. 
cd /var/www/moodledata/lang/ 


unzip id utf8.zip 


Pengecekan lingkungan server 

Tahap ini Moodle mengakses database, mengecek lingku- 
ngan server, dan memberitahukan apakah koneksi data- 
base, extension PHP telah siap (Gambar 6). Download 
paket bahasa jika diperlukan atau jika Anda memilih 
bahasa Inggris, maka proses akan dilanjutkan (gambar 7). 


chown -R£ apache.apache id_utf8/ 


Instalasi Moodle melalui web 
Buka browser Anda dan arahkan URL ke http://local- 
host/moodle/install.php. Pilih bahasa yang akan 
digunakan (Gambar 2) kemudian tekan tombol next. 
Kemudian pengecekan kesiapan server (Gambar 3), 
tanda “Pass” menyatakan setingan telah memenuhi 
syarat, jika ada yang belum edit file /etc/php.ini sesuai 
dengan kebutuhan instalasi moodle. 


File konfigurasi Moodle 

Membuat file konfigurasi moodle config.php pada 
folder /var/www/html/moodle/, dan isi file sesuai 
konfigurasi yang moodle buatkan (gambar 8-9). Agar 
moodle dapat diakses lewat intranet seting parameter: 


Lokasi instalasi Moodle $CFG->wwwroot='http://192.168.1.1/moodle’; 


Tahapan ini mengeset path aplikasi moodle (Gambar 4), 


misalnya: Pengaturan jadwal dengan cron 


Beberapa modul pada Moodle seperti forum, 

memerlukan pengecekan secara kontinyu untuk 

menjalankan perintah-perintah. Gunakan cron, dengan 

mengedit file /var/spool/cron/root, isi dengan kalimat: 
*/5 * * * * wget -q -O /dev/null http://localhost/- 


Web address http: //localhost/moodle 
Moodle directory /var/www/html/moodle 


Moodle data /var /www/moodledata 


Konfigurasi database Moodle 

Pada tahap ini mengisi paramater koneksi Moodle ke 
database: 

@ Tipe database: MySQL. 

@ Host Server: localhost. 

@ Nama database: kursus online. 


moodle/admin/cron.php 


Konfigurasi website CMS Moodle 
Buka browser dan arahkan ke URL http://localhost- 
/moodle, akan muncul halaman copyright Moodle 


Panduan Gambar 


Universitas IT Online Depok - Mozilla Firefox UITO: Tambah kategori baru - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help File Edit View History Bookmarks Tools Help 


G-0-0909 e ~ | M http://localhost/moodle/ Iz elco 


| fh Universitas IT Onl... @ | fh Installing Moodle -... + |G] rpm php-extension c... 


Universitas IT Online Depok 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 








@ ba © y © (R) Q fe hé | http://localhost/moodle/admin/upgradesettings.php?return=site |r La] Go 

















= [rpm php-exteng G Y Q r © (R) Q e s [Tm http://localhost/moodle/course/editcategory.php?id=08categon, lr ta] Go 


























[Y Mandriva Linux L | fin http://localh...?return=site (| 











Li IR RPM Search Li [8] RPM resource php-ic... | MUITO: Tambah kategori ... [3 | Tn installing Moodle - MoodleD... |) | £'$ Loading... G 

















You are logged in as Rosalie Rosalie Naurah Husna (Logo 


English (en) 
Turn editing on 


Anda login sebagai Rosalie Rosalie Naurah Husna. (Kelu: 





New settings - Front Page settings Universitas IT Online Depok 


UITO » Administrasi » Kategori Kursus » Tambah kategori baru 











Site Administration 





Available Courses 
= Notifications 
O Users 

© Courses 


Full site name [Universitas IT Online Depok Tambah kategori baru 
fullname 

Parent category | Atas | 

Nama kategori* [Pemrograman = = = = 


Keterangan @ 


i i e-Learning : Universitas IT 
No courses in this category ae 


Add a new course 
Short name for site (eg |UITO 


single word) 
shortname 


Calendar 
< April 2008 


Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sa 





O Front Page 

O Server 

O Networking 
© Reports 

O Miscellaneous 


| j Search 


rebuchet zjem I] Zj [Baasa Sila 
BE nn SESE ba - dee nnee o A 





Front Page Description [Trebuchet Jep sj zj [lang BUS Aa 
summary == = = c= E | ‘Ty oe 


BSS Mm) fre -Jee# BOB oo A 


13 14 15 16 17 18 is 
20 21 22 23 24 25 2 
27 28 29 30 


Kategori Berkenaan Dengan Pemrograman 





Universitas Informasi Teknologi Online Depok 








You are logged in as Rosalie Rosalie Naurah Husna (Logout) 














Form isian nama website moodle. 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 
G - © hd © Q Q Ea $ [Tm http://localhost/moodle/course/edit.php?id=2 


| T Ubah pengaturan kursus [Ej | f installing Moodle - MoodleD... .. “Loading... 

















Halaman pertama CMS moodle setelah Instalasi. 


Anggota baru - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 
G X © X © & Q e ~ | M http://localhost/moodle/login/signup.php?lang=id_utf8 
| 


LI Mandriva Linux 

















L | Ta Anggota baru a 





Anda login sebagai Rosalie Rosalie Naurah Husna. (Kelu: 





Pemrograman PHP Dasar 


UITO » PHP Dasar » Ubah pengaturan kursus 





Ubah pengaturan kursus 


Kategori @ [Pemrograman | | 
Nama lengkap" @ [Pemrograman PHP Dasar 
Nama singkat* @ [PHP Dasar its 
Nomor ID kursus Y PHPo1 394 


Penjelasan* Y 





Jem =f Ama =] BZ US| ™ © 
MW EEFF TS ELA 


mom 


Pengenalan Pemrograman PHP, Setelah mengikuti kursus ini 
diharapkan siswa telah mampu membuat website / aplikasi web 
yang terkoneksi ke database. 





| Path: 


Membuat kursus baru. 





Anda belum login. (Logi) 


Indonesian (id) 


Anggota baru 


UITO » Login » Anggota baru 





Buat nama dan password pengguna baru untuk penggunaan login 


Nama Pengguna* tentor 
Password* er r Tampilkan Kata Sandi 
Silahkan masukkan beberapa informasi mengenai diri Anda 


Alamat Email" tentor php@yahoo.com 


Email (lagi)* tentor_php@yahoo.com 
Nama Depan* [Ahmad 


Nama akhir* [Baiquni 








Kota* Kebumen 


Negara" [Indonesa y 
Buat keanggotaan baru | Batal 


Ada kolom vana harus diisi dalam formulir ini ditandai denaan * 


Pendaftaran anggota baru. 


Simpan perubahan | Batal 


Membuat kategori baru. 


UITO nistrasi: Users: Accounts: Browse list of users - Mozilla Firefo 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 


G- 9-0 BO @- |M http11192.168.1.210/moodle/admin/user.php ly 





jo |G] 











Anda login sebagai Rosalie Rosalie Naurah Husna. (Keluar 





Universitas IT Online Depok 


UITO » Administrasi » Users » Accounts » Browse list of users 


Nyalakan pengeditan blok 





Administrasi = 
Situs 

= Notifikasi 

E Users 


7 Pengguna 


a 
Authentication 
& Accounts 

= Browse 


Add filter 


Tambah pen na baru 


Nama Depan / Nama akhir Alamat Email 
agung iskandar agung@nurulfikri.com 


Ahmad Baiguni baiquni@yahoo.com 


Alissa Alissa Shafwah 


user Defghi Arsy Muhammad 
pictures Se 
= User 
profile fields Rosalie Rosalie Naurah 
El issi usna 
EN 
Done 


Konfirmasi pengguna. 


Tampilkan Lanjutan 


Nama lengkap @ | contains | 


Kota Negara Terakhir akses 
Jakarta Indonesia 14jam 43 min 
Kebumen Indonesia Tidak pernah 
tentor_php@yahoo.com Jakarta Indonesia 14 jam 51 min 
defghi arsy@yahoo.com Jakarta Indonesia 14 jam 43 min 
rojulman@nurulfikri.com Jakarta Indonesia 15jam 2 min 


rosalie naurah@yahoo.com Jakarta Indonesia 4 min 45 detik 





(gambar 11), seperti biasanya tekan tombol Yes. Berikut- 
nya adalah proses pembuatan tabel-tabel pada database, 
pastikan semua tabel berhasil dibuat dengan sukses. 
Berikutnya isi semua data yang diwajibkan pada 
pengisian data user administrator (Gambar 12), setelah 
itu seting nama website Moodle (Gambar 13). 
Pada tahap akhir, lakukan konfigurasi variabel-vari- 


abel moodle, sebagian besar variabel tidak perlu diubah, 


beberapa variabel yang dapat diset seperti masalah Inter- 
face, Security,Maintenance, Mail, User, dan Permission. 


Membuat kategori dan materi kursus 


. Login sebagai administrator. 


. Pilih menu Administrasi situs > Course > Add/Edit 


Course. 


. Pilih tombol Tambah kategori baru. 
. Isi kategori data kategori baru (gambar 15) kemudian 


simpan perubahan. 


Masih dalam halaman Kategori kursus, buat kursus 


baru: 


1. Pilih tombol Tambah kursus baru. 
2. Isi data pada halaman Ubah pengaturan kursus 


(Gambar 16) dan simpan. 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


fe - | Th http:/192.168.1.210/moodle/ 


Universitas IT Online Depok 


* Uso 


~ [Google 19 





Anda login sebagai Rosalie R 





e N h Husna. (Kel 
Indonesian (id) 


Daftar anggota baru 

Lakukan langkah berikut: 

1. Klik link login > pilih link New Account. 

2. Isi form pendaftaran (Gambar17) dan simpan. 
Administrator harus melakukan konfirmasi 

baru, dengan memilih menu: Administrasi situs > Users 

> Accounts > Browse list of users (Gambar 18). 


INSTAN 


user 


Set Role anggota sebagai Teacher 
Berikut langkah untuk mengeset role Teacher. 


. ane 1. Pilih materi kursus yang (Gambar 19). 
Menggunakan Moodle untuk belajar mengajar via web 9 


Moodle yang telah dikonfigurasi dengan baik dapat 
diakses melalui Web http://localhost/moodle (Gambar 14). 


. Pilih menu Administrasi > Assign roles pada hala- 
man materi kursus (Gambar 20). 
. Pilih role Teacher, dan akan menampilkan daftar user 


yang ada dalam CMS Moodle. 
. Pilih salah satu user potensial users (gambar 21), 
pindahkan ke kolom existing user. 


. Klik link Override permission kemudian diikuti 


Locally assigned roles. 


Membuat bahan ajar kursus 


1. Login sebagai user role Teacher, klik link materi. 
2. Tekan tombol Turn Editing On pada sebelah kanan. 


. Pilih format jenis bahan ajar pada dropdown Add 


Resource (Compose a text page). 
4. Isi halaman penambahan materi kursus (Gambar 22). 


g 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


E - | Tn http://192.168.1.210/moodle/course/view.php?id=3 





z| tco [E] . [Googie 20 








Pemrograman Web Java 


UITO » JAVAWEB 


Anda login sebagai I 





) | Switch role to... z| Hidupkan Mode Ubat 






























































www.infolinux.web.id 


Administrasi Situs Kursus yang tersedia Hidupkan Mode Ubah 
= Notifikasi 

O User: Pemrograman Web Java Setelah mengikuti kursus online ini e-Learning : Universitas IT 
D ( Teacher: Sirojul Munir diharapkan siswa bisa Online Depok 

D Ni a mengimplementasikan aplikasi web 

O Lo dengan Java Calendar 

OB: 

D Modules Pemrograman PHP Dasar Pengenalan Pemrograman PHP, 

di A > M ve i Sai 
os Teacher: Alissa Alissa Setelah mengikuti kursus ini Sun Pon Den Wen Ta oe 
2 Ag Shafwah diharapkan siswa telah mampu 1 2 3 
O Fr Teacher: Defghi Arsy membuat website / aplikasi web 6 738 9 011 12 
O Se yang terkoneksi ke database. 13 14 15 16 17 18 19 
op La 
== 0 1 23 4 
OL 
© Lain-lain 8 29 30 

Cari 
Anda log; bagi € N ( 
Tnoodle 
Do 
a 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 
fa ~ | T http://192.168.1.210/moodle/course/modedit.php?add=resource | y 2] Go [C] + | pengenalan PH 
Mm PHP ... @ | ninstalling... [|] nawani k_... [C] PHP Vari... @Pengenal... + Info Scie... Tutorial... |) Benpinte... | (j Variabel 
Pemrograman PHP Dasar A A 
UITO » PHP Dasar » Resources » Editing Resource 
CIAdding a new Resource to week 19 
General 
Name* [Variabel dan Tipe Data 
Summary 
[Trebuchet „fıem +] Flag jez use min 
BSSSe NM HEE Ba — bee MOGE oo A 
Pada meteri ini, kita diharapkan agar dapat: 
= Memahami cara mendefinisikan, mengakses maupun 
mengelola variable-variabel PHP. 
= Mananaanisunriahla - dalamaarint uann dilirim dari halaman 
Path: a 
Gu 
Compose a text page 
Full text* [PHP sama saia denaan bahasa nemonraman C. Java atau Perl 





Menu Pribadi - $ 
sa EN Bagan Mingguan 
& Pesert: 
& Forum Beri 
Aktivitas 
& Forum 


4 April - 10 April 


Search Forums 


Maju 11 April - 17 April 
Advanced search 
18 April - 24 April 


Administrasi 





25 April - 1 Mei 
2 Mei - 8 Mei 


9 Mei - 15 Mei 


2 11:24: Alissa Alissa Shafwah has left this chat 


11:24: Alissa Alissa Shafwah has just entered this 
chat 


K 11:25: agung iskandar has just entered this chat 
rg 11:25 agung: Assalamualaikum Bu 


A 11:25 agung: Mau tanya 


2 11:26 Alissa: Ya Silakan 


+) 11:26 agung: Boleh ngak nama variabel ada 
- spasinya ? 
11:27 Alissa: Penamaan variabel pada PHP sama 
seperti bahasa pemrograman lainnya tidak boleh 
menggngunajkan spasi gunakan garis bawah untuk 
nama variabel yang panjang 


>> 


Berita terbaru 








i k je: 
(Belum ada berita yang 
dikirim) 


Upcoming Events 


There are no upcoming 
I events 


D 


Aktifitas lalu 
Aktivitas sejak Kamis, 3 
April 2008, 18:27 





Tidak ada yang baru 
sejak Anda terakhir 
login 





Alissa Alissa Shafwah 
Idle 00:13 
E 


agung iskandar 


Idle 01:13 





. Tekan tombol Save and Display untuk menampilkan. m 


Sirojul Munir [rojulman@yahoo.com] 


“3 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 


fa + | M http://192.168.1.210/moodle/admin/roles/assign.php?contextid= | y 





Anda login sebag 


Pemrograman Web Java 


UITO » JAVAWEB » Roles 











Locally assigned roles | Override permissions 





Assign roles in Kursus: Pemrograman Web 





Role to assign |Teacher y] 


Enrolment duration | Tidak terbatas ~| Dimulai dari | Hari ini (4 April 2008) 


1 existing users 
Sirojul Munir, rojulman@nurulfikri.com 


6 potenti 





Ta |Alissa Alissa Shafwah, tentor_p 
Defghi Arsy Muhammad, defgr 
Ahmad Baiquni, baiquni@yaho 
agung iskandar, agung@nuruli 
Rosalie Rosalie Naurah Husna, 

| Unggul Sagena, unggul@nurul 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 2 A 
E a fa + | Th http://192.168.1.210/moodle/mod/resource/view.php?id=9 "| Eco [G] , | Google 











detikcom: situs warta era di... T PHP Dasar: PHP Dasar: ... O 
Pindah ke... ~ 
Pemrograman PHP Dasar JE | Pindah ke E 
UITO » PHP Dasar » Bacaan » Pengenalan PHP 
| Fl Save a copy (=) WW) Search | El sere isa | An + © |100% |- @ | 3-| 
| 





How PHP works 


# PHP is an interpreted language 
Scripts are interpreted by PHP’s Zend parsing engine 


* php PHP 
| Engine 
en E 


Output is HTML 








INFOLINUX 05/2008 41 








42 05/2008 = INFOLINUX 


KOMUNITAS 


etelah lebih dari empat tahun vakum 

kegiatan, MedanLinux Community atau 

KPLI Medan dapat bangkit kembali. 
Pada Sabtu 8 Maret 2008 lalu, KPLI Medan 
mengadakan Seminar Teknologi Informasi 
dengan Tema “Linux Sebagai Pelayan dalam 
Bidang Pendidikan dan Dunia Usaha” di 
Aula AMIK MBP Medan. 

Seminar ini terbilang sukses karena 
jumlah peserta yang mendaftar melampaui 
target yang diharapkan panitia. Awal- 
nya panitia menargetkan sebanyak 200 
orang, ternyata yang hadir mencapai 260 
orang. Menurut salah satu panitia, Erwin, 
ini menandakan antusiasme warga Medan 
dan Sumatera Utara umumnya akan Linux 
sangat besar. Peserta tidak hanya datang 
dari Sumatera Utara, tapi juga dari wilayah 
Nanggroe Aceh Darussalam. 

Acara seminar ini juga dimanfaatkan 
para pengurus/aktivis KPLI Medan untuk 
berkumpul dengan beberapa aktivis KPLI 
Rantau Prapat. Dua pembicara senior di- 





adakan pelatihan Linux dan OpenOf- 

fice secara gratis untuk para pengguna 
komputer dari kalangan UKM (Usaha Kecil 
dan Mikro) di kampus universitas itu di ka- 
wasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. 
Pelatihan ini merupakan bagian dari kegi- 
atan POSS (Pemberdayaan Open Source 
Software) President University. 

Materi pelatihan adalah pengenalan 
Linux, konsep Free/Open Source Software, 
dan penggunaan OpenOffice sebagai peng- 
ganti MS Office. Peserta tampak antusias 
dan merasa kekurangan waktu untuk bisa 
menginstal dan mencoba Linux. Salah satu 
asisten instruktur pelatihan ini, Ruth Marya, 
adalah juga aktivis Kluwek atau Kelompok 
Linux Cewek Indonesia. 

Menurut Ruth, Kluwek akan mengada- 
kan seminar dan launching Kluwek yang 
pertama di Indonesia di Auditorium Presi- 
dent University, Sabtu 26 April 2008, pukul 
10.00-12.30 WIB. Kluwek akan menghadir- 


Pasaran University 25 Maret lalu meng- 











Pengenalan Linux & Kluwek 






KPLI Medan bangkit Kembali 


datangkan panitia, yaitu Rusmanto dari In- 
foLINUX Jakarta dan Bambang Nurcahyo 
Prastowo dari UGM Jogja. Pembicara lain- 
nya Brilian Moktar, pengusaha sukses di 
Medan, dan R. Umam Ali, General Manager 
Kandatel TELKOM Medan. Umam banyak 
membahas keterlibatan TELKOM dalam 
gerakan open source dan memaparkan soft- 
ware-software open source yang digunakan 
TELKOM. 

Informasi selengkapnya tentang KPLI 
Medan dan seminar ini dapat Anda akses 
dari medan.linux.or.id atau www.medan- 
linux.com. mRus 





Suasana seminar Linux di AMIK MBP Medan. 





kan Onno W. Purbo, Rusmanto, dan Ketua 
Kluwek Yuyun Kusuma. Ada dua tema 
dalam launching Kluwek ini, yaitu Perem- 
puan Meracik Bumbu Open Source dan 
President University Goes Open Source: 
Seminar dan Demo. 

Informasi selengkapnya tentang Kluwek 
dapat diakses dari http://kluwek.linux. 
or.id. Jika Anda wanita dan ingin ngobrol 
dengan sesama wanita tentang Linux, si- 
lakan bergabung ke milis Kluwek di http:// 
groups.google.com/group/kluwek.mRus 


Peserta pelatihan Linux untuk UKM di Cikarang. 





www.infolinux.web.id 











Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 
BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 






Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 





WARNUX 


BIOS, Billing Warnux Open Source 


A 1 1 j ı A = q 
Ur, ninn 5 Saws 1 Hann 
Pa HAF aL J | A n 
AI” | | N | y | | | | NA 
JUIQ | 10 / NIDO 
E Ud IU II MUI! E DUNIA 





BiOS merupakan aplikasi berbasis 
web (PHP dan MySQL), dan 
berjalan di atas aplikasi webserver 
seperti Apache atau Lighttpd. BiOS 
menggunakan konsep client-server. 

Aplikasi server dapat dipasang di 
proxy Internet. Client dapat meman- 
tau durasi pemakaian dan biaya yang 
dikeluarkan via browser, dalam hal 
ini menggunakan aplikasi Firefox 
yang telah dimodifikasi sedemikian 
rupa (seperti pengaturan border win- 
dow) oleh BiOS. 


Fitur dan kelebihan Bi0S 
Beberapa fitur dan kelebihan BiOS 
yang telah tercapai, di antaranya 
sebagai berikut: 

e BiOS dapat berjalan di hampir 
semua sistem operasi-cross plat- 
form, baik client maupun server 
(Linux, Windows, BSD, dan seba- 
gainya). 

@ Telah mendapatkan penghargaan 
sebagai Pemenang Software Ter- 
inovatif pada Open Source Com- 
petition Maret 2008 yang dise- 
lenggarakan oleh Open Source 
Care POSSNetwork UGM. 

@ Aplikasi BiOS sangat ringan, 
responsif, hanya membutuhkan 
space « 400 KB, dan minim pe- 
makaian bandwidth. 

@ Dapat diakses dari berbagai 
desktop manager (KDE, Gnome, 
XFCE), sehinggal tidak tergan- 
tung pada satu distro. 

@ Unlimited client. 

@ Fasilitas tampilan skin dengan 
CSS. 


44 05/2008 © INFOLINUX 


Prainstalasi Bi0S 


Hampir kebanyakan distro linux saat 
initelahmenyediakan paket web server 
Apache, PHP, dan MySQL didalam 
CD Instalasinya. Operator dan client 
bisa juga menggunakan sistem operasi 
selain GNU/Linux semisal Windows, 
namun fungsi billing menjadi terbatas 
hanyasebatasmenghitungperhitungan 
waktu saja. Fitur utama seperti reboot, 
poweroff, logout, screenshot tidak 
dapat berfungsi. Lain halnya bila 
komputer billing server, client dan 
operator terpisah. Maka, operator 
dapat menggunakan sistem operasi 
apapun karena hanya berfungsi 
sebagai pengontrol/tampilan saja. 

Untuk web server Anda bisa 
menggunakan aplikasi semacam 
Apache, Lighttpd, dan sejenisnya. 
Silakan lihat dokumentasi di website 
masing-masing untuk petunjuk ins- 
talasi, atau search di Google. 

Untuk client Anda bisa gunakan 
sembarang distro GNU/Linux. Na- 
mun saya rekomendasikan Anda 
menggunakan distro berbasis desk- 
top Gnome, KDE, atau XFCE. Kare- 
na pada BiOS versi terbaru 1.3 telah 
mendukung ketiganya, di mana pada 
versi awal sebelumnya baru mendu- 
kung desktop KDE. Bagi yang masih 
memakai versi lama disarankan un- 
tuk upgrade. Untuk operator dengan 
OS GNU/Linux, direkomendasikan 
menggunakan browser Konqueror 
bawaan KDE bila menginginkan 
fitur screenshot. Atau cukup meng- 
gunakan browser Mozilla Firefox 
bila tidak ingin memanfaatkan fi- 


alah satu pertanyaan yang kerap di tanyakan pemilik warnet saat ingin 
bermigrasi ke Linux adalah billing warnet. Saat ini sudah tersedia beberapa 
aplikasi billing warnet di Linux yang dapat digunakan. Salah satunya adalah 
BiOS (Billing Open Source), aplikasi billing warnet buatan dalam negeri. 


tur screenshot dengan alasan perlin- 
dungan privasi client misalnya. Pas- 
tikan juga plugin flash player dapat 
dijalankan dengan baik pada brow- 
ser bersangkutan. 

Antara server billing dan client 
pastikan terhubung dalam jaringan 
ip statis (non DHCP). Untuk client 
pastikan di tiap komputer telah ter- 
pasang browser Mozilla Firefox (ver- 
si 1.5 keatas), aplikasi ImageMagick, 
OpenSSH daemon, dan Samba dae- 
mon. Browser Firefox nantinya 
dipakai sebagai frontend billing di 
client, InageMagick dan Samba di- 
manfaatkan untuk fitur dan jalur 
pengiriman screenshot, sementara 
OpenSSH (jalan di port 22 di tiap- 
tiap client) wajib ada karena diman- 
faatkan untuk fungsi remote. Untuk 
keperluan browsing, direkomendasi- 
kan Anda menginstal Opera di tiap 
komputer client. Jadi firefox nanti- 
nya khusus untuk billing, dan untuk 
browsingnya client pakai Opera. Ini 
hanya opsi saja, bisa diabaikan. 


Instalasi pada server billing 
Dalam contoh ini, dianggap aplikasi 
webserver Apache/Lighttpd, PHP 
dan MySQL telah dapat berjalan 
sempurna pada komputer yg akan 
dijadikan server billing. Jika 
diperlukan, petunjuk instalasi 
dan konfigurasi Apache, PHP, dan 
MySQL dapat Anda temukan pada 
rubrik “Workshop” InfoLINUX edisi 
08/2007. 

Buat direktori khusus untuk bill- 
ing ini di direktori web server Anda. 


www.infolinux.web.id 


Pada beberapa varian distro biasanya 

root webnya ada di /var/www/html/ 

dan untuk user direktorinya ada di 

/home/[user]/public_html. 

Berikut tahapan instalasi BiOS di 

Ubuntu: 

1. Download file BiOS 1.3b dari url 
http://majalah-linux.baliwae.com/ 
download-manager.php?id=10 
atau versi terbaru dapat dicek di 
http://bios.baliwae.com. File ini 
juga dapat Anda temukan pada 
bonus DVD InfoLINUX edisi ini. 

2. Dalam contoh kali ini, di contoh- 
kan aplikasi billing diinstal pada 
direktori user yang dapat diakses 
lewat web, yakni di /home/budi/ 
public_html. 

3. Extract file ke direktori /home/ 
budi/public_html. 

Star exıvr BLOS-vil  3b.tanr.pz2 —d 
/home/budi/public html/ 


4. Pindah ke direktori billing. 
$ cd /home/budi/public html/ 
oLa) 


5. Berikutnya buat database untuk 
billing BiOS di MySQL dengan 
nama database “bios”. 

$ mysqladmin -u root -p create 
bios 

6. Import table database yang ter- 
simpan di file bios.sql ke database 
mysql “bios” yang baru saja Anda 
buat. Perintahnya adalah sebagai 
berikut: 


> mysql -u root =p» bios < Bios. 


sql 
Note: Sesuaikan root dengan 
username mysql, dan bios dengan 
nama database yang Anda 
inginkan. 


7. Selanjutnya edit beberapa varia- 
bel yang terdapat pada file bios- 
config.php, pada bagian berikut: 

Smysql user 
Smysql_pass 
Smysql_dbname 


Suri location 


Sesuaikan dengan setting di sistem 
anda. Sebagai contoh: 


Smysql user=root’ ==> user 


www.infolinux.web.id 


mysql . 

ŞSmyscl pesg=" te6129"; ==> PASE 
mysql 

Smysql doname="bi0s’; ==> nama 


database yg tadi dibuat 
Şurl location=' https // 
192,168. 14380 / -buda/ba ag g 


==> url lokasi billing 


Selanjutnya buka browser dan ak- 
ses url_location yang sudah di set 
diatas (sesuaikan dengan alamat 
web server billing Anda). 

Contoh:  http://192.168.1.13:80/ 
~budi/billing/operator.php 
Apabila muncul tampilan seperti 
Gambar 1, maka instalasi BiOS 
dapat dibilang berhasil. 


OPERATOR - WARNET LINUX BALIWAE - Mozilla Firefox <2> 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 
@- -© @ A htip://192.168.1.13/-budi/billing/0perator.php |”) T]Go 

















Gambar 1. Instalasi BIOS berhasil. 


8. Untuk login ke halaman BiOS, 
Anda dapat menggunakan user 
dan password default administra- 
tor sebagai berikut: 

username: admin 


password: tes123 


Seharusnya kini Anda akan me- 
lihat tampilan welcome page seperti 
terlihat pada Gambar 2. 


OPERATOR - WARNET LINUX BALIWAE - Mozilla Firefox «2» 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 
@- -© © A http1/192.168.1.13/-budi/billing/operator.php |” ]Go[G] „| Google 





* ADMIN | 1P: 192.168.1.13 


Info | Billing | Laporan | Client | Operator | Setting | Server | Registrasi Online | LOGOUT 
Source (BIOS) Baliwae versi 1.3b (Super Miracle B!) 
httpd/1.4.18 

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1. 
0.6-12mdv2008.0 (2008.0) Firefox/2.0.0.6 





Billing Open ce 
diatas mesin: lig 
a 


a 
iakses menggunakan: 
7 





Gambar 2. Halaman welcome page Bi0S. 


Instalasi pada Client 
Frontend pada client memanfaatkan 
browser Firefox. Silahkan setting 
browser Firefox. Buka Firefox. Pada 
kolom URL ketikkan “about:config” 
Pada isian Filter ketik: 
signed applets codebase) principals 


support 


Set value menjadi true. Selanjut- 





WARNUX 


nya, filter: browser.sessionstore.en- 
abled Set value menjadi false Maksud 
signed.applets. adalah agar jendela 
firefox bisa kita atur panjang lebar 
nya otomatis lewat script dalam pro- 
gram billing. Untuk browser.session 
di disable. Tujuannya untuk mence- 
gah firefox me-restore session yang 
disimpan sesaat sebelum browser di 
close mendadak saat komputer client 
di logout/reboot. 

Selanjutnya silakan tes firefox 
dengan membuka url: http://ip_serv- 
er/lokasi_file_client.php. Contoh: 
http://192.168.1.13:80/~budi/billing/ 
client.php dari client. 

Bila ada muncul pertanyaan 
berkaitan security, jangan lupa beri 
centang (Y) pada bagian dont ask 
again, supaya tidak ditanya-ditanya 
lagi (lihat Gambar 3). 


internet Security 


2) A script from "http3/192.168.1.25° is requesting enhanced abilities that are 
“UNSAFE and could be used to compromise your machine or data: 


Modify any open window 


Allow these abilities only if you trust this source to be free of viruses or malicious 
programs. 
~ Remember this decision 


Allow 





Gambar 3. Pertanyaan yang berkaitan dengan security. 


Apabila IP client sebelumnya telah 
didaftarkan di menu client (operator. 
php), billing seharusnya akan mu- 
lai menghitung dengan penampilan 
seperti terlihat pada Gambar 4. 

guest Op wm Wil Mon Apr 7, 2:14 am [9] 

| http://192,168.1,13 - Warnet Linux Balin To x 


ubuntu Pkl. 02:11:51 - 10 Apr 2008 


Mulai: 2008-04-10 02:10:49 
Durasi: 00 hr: 01 min : 02 sec 


Rp. 100 


LOGO 
SELESAI | 


" Bila Anda perlu bantuan, hubungi 
OP 


Gambar 4. Tampilan perhitungan harga di billing client. 


Anda sebagai operator/admin 
dapat memantau penggunaan billing 
secara realtime lewat operator.php 
pada menu Billing 

OK sampai tahap ini, proses insta- 
lasi sudah mencapai 70%. Kita akan 
melanjutkan pembahasan pada edisi 
depan! m 

| Made Sathyabudi Adnyana [majalah.linux@gmail.com] 


INFOLINUX " 05/2008 45 


WARNUX 


DAFTAR WARNET BERBASIS LINUX DI INDONESIA 


DKI - Jakarta 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, Jakarta 
Barat 

© Cozy Planet, Jl. Bendungan Jago No. 1 
Kemayoran, Jakarta Pusat 

e MUARA Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok 
G.V No. 476 Johar Baru, Jakarta Pusat 

O Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

@ Aanet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 

@ Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a 
(depan Polsek) Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 


Jawa Barat dan Banten 

eo GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, 
depan Politeknik Gizi Bandung 

e HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, 
Cibaduyut, Bandung 

@ Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau 
(samping Alfamaret), Jatirahayu, Pondok 
Melati, Bekasi 

e Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam 
No. 92-94 Pondok Gede, Bekasi 

e Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas 
I Kranji, Bekasi 

e Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P 
No. 7 Bekasi Selatan, Bekasi 

@ Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

© Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 
Belakang Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

© Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah 
No. 23 Dramaga, Bogor 

@ Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 
Citeureup Cibinong, Bogor 

@ Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

o F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina 
(belakang BSI Margonda), Depok 

@ Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, 
Depok 

e R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 
Depok Timur, Depok 

@ Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok 
Cina (belakang Stasiun UI), Depok 

o Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. 
Senggol, FKM UI, Depok 

@ Warnet Orbital, Jl. Ir. H Juanda No. 53 
Karawang Barat, Karawang 

@ FriendsNet, Jl. Raya OTTISTA No. 20, 
Depan Rumah Sakit PTP VIII, Subang 

© O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, 
Tangerang 

@ Starnet, Cimone, Tangerang 


Jawa Tengah dan Yogyakarta 
My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung 
Perbain It.1) Sokaraja, Banyumas 

6 ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, 
Batang 

@ Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang 
Kidul, Brebes 

@ FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

@ Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 
Dukuhturi Bumiayu, Brebes 

© Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara 
Kudus, Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

@ Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

e Fir@.net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B 
(Samping Asrama Akper Muhammadiyah), 


46 05/2008 © INFOLINUX 


Kudus 

e WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 

@ KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 
Purwoharjo Comal, Pemalang 

@ Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 

6 88.Net, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 
Berkoh, Purwokerto 

e Dago” Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, 
Purwokerto 

@ Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, 
Semarang 

© CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, 
Semarang 

e Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko 
Banyumanik, Semarang 

O GankbuntU Warungilnternet, Jl. Purwoyoso 
Ic No.30, Semarang 

@ GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 
Tembalang, Semarang 

@ GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah 
Pertamina, Semarang 

eo HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 
31 Belakang RS Roemani, Semarang 

e Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 

© IdolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, 
Semarang 

e Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, 
Semarang 

@ Magesen Internet Cafe, Jalan Patriot I H- 
77, Semarang 

@ Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, 
Semarang 

O Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, 
Semarang 

@ Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 

© TrendNet, Jl Tirto Agunbg no 13 
Banyumanik, Semarang 

e WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang 
(samping Cafe Tugu), Semarang 

@ Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, 
Semarang 

e A Ha7 Comp, Jl. Raya Balamoa - Banjaran 
20 Pangkah, Tegal 

@ Bintang Net, Jl. Raya Kajen No.115 Talang, 
Tegal 

e BIXnet, Jl. A.R. Hakim No. 189, Tegal 

e BONexX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman 
Slawi, Tegal 

@ Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 

@ Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, 
Tegal 

@ Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, 
Tegal 

@ Prima Net, Jl. Gatot Subroto (Slawi Pos) 
Slawi, Tegal 

@ Queen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 

@ RedMouse, Jl. Werkudoro No. 162, Tegal 

@ Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 
Adiwerna, Tegal 

© Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 

e Happy Net, Jl. Gatot Subroto No. 15, 
Ungaran 

@ PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 
151, Ungaran 

e Jo.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


Jawa Timur dan Bali 
@ F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil 
- Pasuruan 





Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 
1), Blitar 

Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 
Setya Jaya Net, Jl. Panglima Sudirman No. 
13, Bojonegoro 

SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, 
Gresik 

XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech 
Sguare, Jember 

Zencafe i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, 
Jombang 

Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, 
Kediri 

Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, 
Kediri 

TITANIUM.NET, Jl. KH. Wakhid Hasyim, 
Kediri 

Warnet Bima, Kediri 

Warnet Bina, Kediri 

Warnet Evo, Kediri 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 
32, Kediri 

Warnet Putra Surya Computer, Kediri 
Tlogo.Net, Jl. Raya Tlogomas No. 59, 
Malang 

Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan 
Stadion Gajah Mada) Mojosari, Mojokerto 
ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, 
Surabaya 

Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, 
Surabaya 

Deepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 
KampoengCyber, Rungkut Asri Utara No. 
9, Surabaya 

RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 
Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 
Warnet Smart Office, Karang Menjangan 
72, Surabaya 

Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, 
Surabaya 

Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 
Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, 
Situbondo 

Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8 
Denpasar, Bali 


Sulawesi 


@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C 
(samping BCA), Kendari 

Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis 
Kemerdekaan VIII no. 2B, Makassar 
K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, 
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 No.36, 
Makassar 

Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis 
Kemerdekaan KM 12, Makassar 

Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, 
Makassar 

Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan 
BCA), Manado 


Sumatera 


Homy.net, Citra Batam C.233 Batam 
Centre, Batam 

AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota 
(samping Rumah Makan Lesehan Lumayan 
II - Depan Cucian) Kab. Muara Enim 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL BRUTE FORCE 


idak ada kata 100% aman jika suatu server terhubung ke jaringan Internet. 


Sebagai contoh, belum lama ini terjadi kasus beberapa situs lokal pemerintah 


yang di-deface halaman situsnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 


Untuk meminimalisasi hal ini, Anda dapat membuat skrip untuk memblokir 


serangan dari pihak luar. 


Keberadaan Internet yang memberi 
manfaat konektivitas global men- 
jadi pedang bermata dua: kita men- 
jadi terbuka juga terhadap serangan 
dari seluruh dunia. Begitu sebuah 
server online dengan alamat IP pub- 
lik, dalam hitungan menit sudah ra- 
mailah ia disambut “ramah” dengan 
berbagai pindaian dan percobaan 
masuk dari pihak lain yang tidak 
dikenal. Dan jika server ini diberi 
password yang terlalu pendek dan/ 
atau mudah ditebak, atau diinstali 
sistem operasi yang tidak terkini dan 
memiliki kelemahan, cukup bisa di- 
pastikan bahwa dalam waktu sing- 
kat ia akan ditembus. 

Di tempat saya bekerja, sebuah 
server shared server hosting Linux 
yang ditaruh di dalam Indonesia (IIX) 
maupun di luar negeri setiap harinya 
dapat memperoleh 1000-2000 atau 
lebih percobaan login yang gagal, 
umumnya terhadap servis SSH, ter- 
kadang juga FTP. Dan hampir selalu, 
percobaan login ini dilakukan oleh 
host asing tertentu secara beren- 
tetan untuk mencoba berbagai user 
maupun password yang umum (brute 
force). 

Alangkah baiknya jika kita dapat 
memblokir host-host nakal tersebut, 
karena jika dibiarkan, maka bisa 
saja lama kelamaan sebuah host yang 


48 05/2008 E INFOLINUX 


mencoba selama berhari-hari bahkan 
berminggu-minggu dapat menembus 
salah satu akun shell yang berada di 
server tersebut. 

Artikel ini hendak menjelaskan 
skrip shell sederhana yang dapat kita 
pakai untuk melakukannya. Skrip 
ini ditulis dalam bahasa bash dan 
disesuaikan untuk distro Debian/ 
Ubuntu. Anda dapat menyesuaikan 
beberapa path jika memang kurang 
sesuai dengan distro Anda. 


Cara kerja skrip 
Setiap otentikasi, berhasil atau gagal, 
akan dicatat oleh syslog. Di Debian/ 
Ubuntu file lognya ada di /var/log/ 
auth.log. Log SSH yang gagal akan 
berbentuk seperti ini: 
Feb 7 02:30:30 serverXX sshd[3632]: 
(oam unix) authentication tarlure p 
logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= 


rhost=evil.host user=root 


Di mana evil.host adalah nama 
host atau alamat IP pengakses. Skrip 
tinggal melihat apakah ada baris- 
baris seperti ini yang banyak jum- 
lahnya dari sebuah host. Jika ada (di 
skrip dibatasi minimal 100, baris 14) 
maka host ini menjadi target untuk 
kita masukkan dalam daftar hitam 
agar diblokir. 

Bagaimana cara memblokirnya? 


Yaitu dengan memasukkannya ke 
dalam /etc/hosts.deny. Setiap kali 
otentikasi, daemon SSH atau proftpd 
akan berkonsultasi pada file ini (dan 
pasangannya, /etc/hosts.allow). Jika 
sebuah host ada di /etc/hosts.deny, 
maka akan ditolak. 

Skrip akan mendaftarkan host- 
host jahat ke dalam baris-baris di file 
/etc/hosts.deny.ssh untuk SSH dan / 
etc/hosts.deny.proftpd untuk ProFT- 
PD, misalnya: 

evil.host #1202019905 


Angka pada baris di atas hanyalah 
komentar, berisi timestamp Unix. 
Timestamp ini kita catat agar dapat 
melepas blokir secara otomatis. Di 
skrip diset agar sebuah host yang 
telah terdaftar selama satu minggu 
atau lebih (baris 15) akan dihapus 
dari daftar hitam. Mekanisme peng- 
hapusan entri lama ini dilakukan di 
baris 19-33. 


Cara menginstal dan memakai skrip 
Isi skrip bfa yang akan kita guna- 
kan dalam artikel ini adalah sebagai 
berikut: 

#!/bin/bash 


# --- parameter 


CHECKEDFILE="/var/log/auth.log” 


www.infolinux.web.id 


NOW="date +%s” 

NOWLOG- date -d @SNOW” 
DATADIR="/var/lib/bfa” 
LOGFILE="/var/log/bfa.log” 


FAILURE="authentication failure” 
INVALID2="Failed password for 


invalid user” 


THRESHOLD=100 
EXPTIME=604700 


$ === Fungsi. 


delist expired() | 
PROTO=$1 
cat $DATADIR/hosts.deny.$PROTO | ( 
while read IP COMMENT ; do 
LISTED- echo “$COMMENT” | cut 


-b2-~ 

EXPIRY=S ( (NOW - LISTED) ) 

if | "SEXPIRY” -Ge “SEXPTIME” 
| ; then 


cp SDATADIR/hosts. 
deny.$PROTO{, .bak) 

sed /SIP/d = SDATADIR/ hosts. 
deny. $PROTO.bak > $DATADIR/hosts. 
deny. $PROTO 

rm -f $DATADIR/hosts. 
deny .$PROTO. bak 

echo “SNOWLOG [-] SIP 
removed, a week in jail expired 
(SPROTO) 2? >> SLOGEILE 

ith 


done 


list iel) | 
PROTO=$1 
ADA- grep -F “SIP” SDATADIR/hosts. 
deny. $PROTO” 
ie | ASADAS IN chen 
echo “SNOWLOG [=] SIP already 
listed but logged for SJML SKEYW 
(SPROTO) 2222 SLOGEIGE 
else 
echo “SIP #SNOW” >> SDATADIR/ 
hosts.deny.SPROTO 
echo “SNOWLOG [+] SIP listed for 
SUML SKEYW (SPROTO).” >> SLOGFILE 
fi 


+ --- program utama 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL BRUTE FORGE 


alnya di /usr/sbin/bfa. Setelah itu, 
pasanglah sebagai entri cron agar di- 
jalankan secara otomatis. Misalnya, 
untuk dijalankan setiap hari sekali: 


[ -d SDATADIR ] || mkdir -p $DATADIR 


[ -£ SLOGFILE ] || touch $LOGFILE 
touch -a /etc/hosts. 
deny.{sshd,proftpd} # cd /etc/cron.daily 
# echo -e ‘#!/bin/sh\n[ -f /usr/ 
sbin/bra | 
> ofa 
# chmod +x bfa 
Skrip bisa juga dijalankan setiap 
jam. Anda tinggal mengganti cron. 
daily dengan cron.hourly. 
Selanjutnya, tambahkan dua baris 


ini di /etc/hosts.deny: 


cp -£ /etc/hosts.deny.{sshd,proftpd} 
SDATADIR/ || exit O\n/usr/sbin/hra’ 
delist expired) sshd 

delist wexpi ced: pror toel 


grep sshd “$CHECKEDFILE” | grep 
NGATEN | awk -P7 * “(print $14} 
| cut -22 -d= | sort | unig =c > 
YSDATADIR’ / farm lure dat sshd: /etc/hosts.deny.sshd 
grep sshd “SCHECKEDFILE” | grep proftpd: /etc/hosts.deny.proftpd 
“SINVALID2" | awk -F”"from “ “(print 

Penutup 

Listing skrip dapat juga diambil di 
http://people.masterwebnet.com/ste- 
KE ven/files/bfa. 

a Selain skrip buatan sendiri ini, 
Anda dapat juga melihat tool gratis 
seperti bfd (brute force detector). 
Cara kerjanya kurang lebih mirip. 
Ba Dokumentasi lengkap mengenai 
T? format file /etc/hosts.deny dapat dili- 


hat pada manpage Unix. m 


sa)? | cur -F1 -o $ | gort | vaig 
-C > “SDATADIR”/invalid.dat 


# Listing Lengkap skrip bfa, dapat 
# Anda temukan dalam DVD InfoLINUX 


+ edisi ini. 


rm -f $DATADIR/* 
Ketik dan simpanlah skrip mis- 


Steven Haryanto [steven@masterwebnet.com] 







Daxa Networks 


Dow Low can you god 


Domain 
* 


Ap rb C.ind.ws J 


CEBAN 
ONLINE S 
a N 





Ada | POWERED BY: = MySQL 
Tawaran 
Yang 
Lebih 
Baik ? 


Linux, free BSD and WZK Hosting | Spec program: 


* Buy 1 get 1 free * 
(s/d 30 jun) 
* Free Trial VPS. * 


o Unlimited data transfer 
* Control Panel 

- POP3, € «mail, FTP 

CGI, SQL, and much more 


PT. DAXA CAKRAWALA NETWORKINDO: 
CYBER BLD 10th Floor Jl. Kuningan barat no.8 Jakarta 12710 


Jana 
H axa Phone (021) 5268000 Fax (021) 5266444 | dl 


Bee http://www.daxa.net - info@daxa.net TP 













*)ycertain rules apply 


INFOLINUX = 05/2008 49 


TUTORIAL GIMP 






ingkungan kerja yang memberi kenyamanan saat menggunakan suatu software, 
dapat memberikan hasil yang optimal terhadap hasil kerja. Begitu juga saat 
melakukan editing grafis dengan GIMP. Dengan mengubah lingkungan kerja 
enyerupai Adobe Photoshop, para pengguna GIMP yang terbiasa menggunakan 


Photoshop diharapkan tetap dapat produktif saat menggunakan GIMP. 


Sebelum dapat memanfaatkan soft- 
ware GIMP secara optimal, ada baik- 
nya kita mengatur lingkungan kerja 
dengan penataan yang nyaman bagi 
suasana kerja kita. Apalagi bagi para 
pengguna profesional maupun peng- 
guna migrasi dari lingkungan Adobe 
Photoshop, biasanya terkejut dengan 
tampilan awal GIMP yang terkesan 
berantakan (seperti Adobe Photo- 
shop 5 ke bawah). Demikian juga 
bagi pengguna awam, sering kali 
bingung, harus memulai dari mana? 
Atau apa saja yang dibutuhkan se- 
lama melakukan pengeditan image? 

Terinspirasi dengan tata letak 
Adobe Photoshop (PhotoShop CS, 
CS2, maupun CS3), penulis mencoba 
mengajak pembaca InfoLINUX untuk 
menelusuri salah satu alternatif tata 
letak lingkungan kerja user interface 
GIMP, yang cukup intuitif, efektif, 
dan efisien. 


1. Menghasilkan model mental 
Agar mudah dipahami oleh user, 
aplikasi harus mampu menghasil- 
kan model mental, cara meman- 
dang aplikasi dalam kaitan dengan 
sesuatu yang sudah tidak asing di 
mata pengguna. Misalnya, Micro- 
soft Word atau OpenOffice.org 
Write menyediakan secarik kertas 


50 05/2008 E INFOLINUX 


yang dapat Anda ketik, mirip de- 
ngan model mental kertas dalam 
mesin ketik. Microsoft Excel atau 
OpenOffice.org Calc menghadir- 
kan spreadsheet di layar, sesuai 
dengan model mental spreadsheet 
berbasis kertas. 

Dengan menghasilkan model 
mental yang baik, pengguna dapat 
segera menerapkan pengetahuan 
yang sudah dikenalnya tentang 
hal yang sudah lumrah terhadap 
sesuatu yang masih asing. 
Mengacu pada pengalaman terse- 
but, para pengguna image editing 
berbasis komputer, kebanyakan 
adalah mereka yang telah me- 
ngenal Adobe Photoshop dengan 
cukup baik. Apalagi bagi mereka 
yang profesional atau yang ber- 
migrasi dari platform Microsoft 
Windows. Dengan mengacu pada 
model mental user interface Adobe 
Photoshop, hal ini dapat memper- 
mudah bagi sebagian pengguna 
dalam membiasakan diri bekerja 
dengan GIMP ini. 

Penempatan posisi fasilitas yang 
sesuai dan menyesuaikannya 
dengan kebutuhan, akan lebih 
mengoptimalkan efektivitas dan 
efisiensi dari user interface GIMP. 
Pengguna awam yang ingin bela- 


jar GIMP dari awal, atau penggu- 
na GIMP yang merupakan migrasi 
dari pengguna Adobe Photoshop, 
terkadang masih bingung dengan 
User Interface tersebut. Walau- 
pun penyesuaian diri dalam pem- 
belajaran tetap terus berjalan, 
tetapi pengaturan tata letak yang 
baik akan mampu mempermudah 
penyesuaian, adaptasi, maupun 
pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pengala- 
man pribadi penulis sendiri dalam 
mencoba bermigrasi dari Photo- 
shop ke aplikasi GIMP. Apalagi 
didukung dengan kenyataan bah- 
wa, masing-masing jendela pada 
aplikasi GIMP adalah mandiri, 
masing-masing dapat dibuka 
dan ditutup, serta memiliki icon 
tersendiri pada panel taskbar. 
Jadi dimungkinkan, aplikasi 
GIMP sendiri masih dalam kon- 
disi minimize, sedangkan jendela 
Panel Layers dalam kondisi ter- 
buka. Karena memang hanya jen- 
dela tool utama yang merupakan 
representasi dari aplikasi GIMP. 


. Membuat layout fasilitas 


Pernah berada di ruang operasi, 
instalasi gawat darurat ataupun 
ICU sebuah rumah sakit? Anda 


www.infolinux.web.id 


dapat memperhatikan bahwa se- 
gala sesuatu yang paling sering 
dibutuhkan oleh dokter, perawat, 
dan staf kesehatan yang harus 
tersedia dalam tempo singkat, 
semuanya berada di tempat yang 
diperlukan. Ranjang operasi be- 
rada di tengah, lampu mudah di- 
capai dan diatur posisinya, sarung 
tangan steril berada di dekat ta- 
ngan, sedangkan tabung oksigen 
terpasang pada dinding tepat di 
atas kepala sang pasien. 

Segala sesuatu yang kurang begitu 
kritis dan tidak terlalu sering di- 
gunakan ditempatkan agak jauh. 
Mesin Sinar-X berada di ruang 
lain, bahan campuran untuk pem- 
balut gips disimpan di laci. Para 
penunggu pasien berada di luar 
ruang operasi. 

Begitulah caranya mengatur lay- 
out user interface. Seluruh fasili- 
tas yang diperlukan untuk me- 
menuhi tugas utama, tidak boleh 
terlalu jauh, sedangkan fasilitas 
yang lainnya dapat ditempatkan 
agak jauh. Fasilitas utama harus 
mencolok. Fasilitas sekunder juga 
harus mudah dijangkau. 


. Menampilkan/memunculkan panel 
dan menyembunyikannya 

Untuk menampilkan dan menyem- 
bunyikan panel-panel yang ter- 
dapat pada aplikasi GIMP, per- 
hatikan pada menu Dialog. Pada 
menu dialog tersebut, terdaftar 
semua panel yang dipergunakan. 
Yang bertanda centang (v) adalah 
panel yang diaktifkan untuk selalu 
tampil pada user interface GIMP. 
Sedangkan pada menu yang ti- 
dak ditandai, panel tidak akan 
selalu tampil pada User Interface 
GIMP, melainkan ditampilkan 
hanya pada saat dibutuhkan saja. 
Setelah proses selesai, panel terse- 
but akan disembunyikan kembali. 
Panel pada GIMP, selalu terletak 
dalam suatu jendela yang dapat 
didocking. Geser-geserlah cap- 
tion dari jendela tersebut untuk 
menggeser-geser posisi panel. 
Bagian konten dari suatu panel, 


www.infolinux.web.id 


dapat didock ke dalam panel lain, 
dengan cara drag & drop. Seret 
konten panel yang anda inginkan, 
dan jatuhkan pada panel tujuan- 
nya. Sekarang panel tujuan akan 
bertambah dengan satu tab, yang 
isinya merupakan konten dari 
panel sumber. 


. Mengacu pada user interface 


Photoshop 

Untuk mencoba mengatur tampi- 
lan User Interface yang lebih baik, 
kita dapat belajar dari user inter- 
face aplikasi image editing yang 
sudah lebih berpengalaman, yaitu 
Adobe Photoshop. Pada aplikasi 
editing image Adobe Photoshop, 
user interface juga tersusun dari 
panel-panel. Susunan default dari 
tampilan Adobe Photoshop CS3 
adalah sebagai berikut: 
Mengamati user interface terse- 
but, sekaligus berdasar pada 
pengalaman penulis sebagai peng- 
guna, panel-panel yang termasuk 
dalam panel primer, yaitu panel 
yang tidak boleh tidak harus 
ditampilkan, untuk penyuntingan 
sesederhana apapun, adalah: 

@ Panel ToolBox. 

@ Panel Kanvas. 

@ Panel Tool Options. 


Secara psikologis dan kebiasaan 
penggunaan komputer, biasanya 
posisi di kiri lebih diutamakan 
dari pada posisi di kanan. Untuk 
peralatan yang sangat penting dan 
sering digunakan, secara refleks 
pengguna biasanya mencari pada 
bagian atas atau kiri dari tampi- 
lan aplikasi. Sehingga sebaiknya 
panel-panel primer ini diletakkan 
pada bagian kiri. 

Panel kanvas, merupakan panel 
utama tempat kita mengerjakan 
image yang sedang diolah. Maka 
dari itu, mau tidak mau panel ini 
diletakkan pada bagian yang me- 
makan tempat paling besar, yaitu 
pada bagian tengah. 

Pada Adobe Photoshop, panel 
Tool Options diletakkan di bagian 
atas. Mengingat hal tersebut tidak 


TUTORIAL GIMP 


Stability pa 0186 
Security: y (tet 
“Performance ‘i: 
E scalability ess 
Manageability; : 
Upgradeability 
Certified: < 
‚ Hardware. 


y 


SUSE. Linux Enterprise 
Server 10 


Novell. 


GudangLinux 


Providing Open Source Results 


www.gudanglinux.com 
T: 021.5793.4060 F: 021.5793.5557 
Email: gudanglinux@gmail.com 





INFOLINUX = 05/2008 51 





TUTORIAL GIMP 


memungkinkan untuk diterapkan 

di dalam GIMP. Maka dapat di- 

ambil alternative agar Panel Tool- 

Box maupun panel tool Options 

diletakkan pada bagian kiri dari 

layar. 

Sedangkan, panel-panel sekunder 

yang perlu diperhatikan adalah 

keberadaan dari: 

Panel Navigation, yang sebenar- 

nya merupakan group panel dari 

panel-panel: 

O Panel Navigation. 

e Panel Histogram. 
e Panel Info. 

@ Panel Color, yang sebenarnya 
merupakan group panel dari 
panel-panel: 

e Panel Color. 
e Panel Swatch. 
e Panel Styles. 

O Panel Layers, yang sebenarnya 
merupakan group panel dari 
panel-panel: 

e Panel Layers. 
e Panel Channels. 
e Panel Paths. 


Sedangkan panel-panel lain, 
dapat disertakan ke user inter- 
face GIMP sebagai pelengkap dan 
mempermudahpenggunaan,seper- 
ti panel-panel: 
@ Panel Brush. 


Ps Adobe Photoshop CS3 
| 
File Edit Image Layer Select Filter View Window Help 


Width: J = Height: | | Resolution: J [pixelsfinch zÍ | Front Image | Clear | | 





En 


a A m 


Panel Brush Editor. 
Panel Pattern. 

Panel Undo History. 
Panel History. 

Panel Pattern Editor. 
Panel Gradients. 
Dan lain-lain. 


. Panel-panel penting beserta fung- 


sionalitasnya 

Mengacu pada saudara tua GIMP 
(Adobe Photoshop), terdapat be- 
berapa panel kerja yang penting 
dan terbukti sangat vital dan 
sering digunakan oleh pengguna. 
Yang paling penting dan tidak 
dapat dielakkan fungsionalitasnya 
adalah panel Toolbox, dan panel 
kanvas. Karena dengan panel 
toolbox, tersedia semua kebutu- 
han akan tool untuk melakukan 
penyuntingan terhadap file image. 
Sedangkan dengan panel Kanvas, 
kita bisa melakukan editing secara 
langsung terhadap tampilan visual 
dari file image yang akan kita edit. 
Panel-panel yang tak kalah pen- 
tingnya dan hampir selalu diakses 
oleh pengguna ketika mengguna- 
kan image editor ini adalah: 

O Panel Navigation. 

O Panel Layer. 

O Panel Tool Options. 

Mungkin panel-panel tersebut, 














IT color x rel 

a —— fas 
G ns | 160 | 

i 


| Layers x | Channels | Paths | ye 
[normal v ] Opacity: 
Lock: OD Z + @ Fill: | 100% | | 

El 


|] 2) >| ae os |] Ki SE 








merupakan representasi dari pa- 
nel-panel kebutuhan primer bagi 
seorang image editor. Mengenai 
tingkat kepentingan dari panel- 
panel ini, masing-masing pengguna 
dapat memiliki preferensi tersen- 
diri, tujuan dari pembahasan hal 
ini adalah sebagai acuan/patokan 
bagi pengguna dalam mengatur 
User Interface GIMP agar dapat 
tampil lebih efektif, efisien, dan 
produktif. 

Sedangkan panel-panel pendu- 
kung yang cukup penting, bisa 
dikatakan sebagai fungsi-fungsi 
sekunder adalah: 

Panel Channel. 

Panel Path. 

Panel Histogram. 

Panel Color. 

Panel Brush. 

Panel Brush Editor. 

Panel Pattern. 


Sedangkan, keberadaan panel- 
panel yang lain dapat dikatakan 
hanya sebagai unsur pelengkap 
bagi panel-panel primer dan 
sekunder tersebut. 
Penyusunan user interface stan- 
dar, yang juga sering diperguna- 
kan sebagai acuan bagi penyusu- 
nan user interface standar bagi 
desain web adalah: 
O Panel kiri 
Bagian ini biasanya berisi 
tool, menu dan peralatan yang 
utama, vital dan paling sering 
diakses oleh pengguna. 
O Panel utama 
Bagian ini biasanya berisi 
tampilan visual dari file/infor- 
masi, di mana pengguna se- 
dang bekerja atasnya. Yaitu file 
image yang sedang diedit oleh 
pengguna. 
O Panel kanan 
Bagian ini biasanya berisi tool, 
menu dan peralatan pendu- 
kung utama, yang mendukung 
fungsionalitas dan keberadaan 
dari tool-tool yang berada pada 


TARA Nan >| 





pane kiri. Pada panel kanan 
ini biasanya juga terdiri atas 
opsi-opsi bagi kebutuhan tool 





le 
Model User Interface dari Adobe Photoshop. 


52 05/2008 M INFOLINUX www.infolinux.web.id 


yang berada pada panel kiri, 
atau memberikan kemudahan 
navigasi dan informasi saat 
pengeditan file image. 
Sedangkan fungsionalitas dari 
masing-masing panel tersebut 
adalah : 

Panel Kanvas 

Panel Toolbox 

Panel Tool Options 

Panel Navigation 

Panel Layer 

Panel Color 

Panel Channel 

Panel Path 


6. Menjaga Agar Panel-panel Yang 


Penting Selalu Tampil 
Panel-panel penting ini biasanya 
berisi akan informasi tentang ima- 
ge yang sedang kita garap beserta 
properti-properti dari dokumen 
GIMP yang sedang kita kerjakan. 
Panel-panel penting ini sendiri 
biasanya tidak tampil secara dina- 
mis, dan tidak terkait langsung 
dengan perilaku dari tool yang 
sedang kita pergunakan, tetapi 
lebih berupa arahan, navigasi 
atau informasi dari dokumen yang 
sedang dikerjakan. 

Menurut pengamatan penulis, 
yang dapat dikategorikan dalam 
panel-panel penting ini mencakup 
panel-panel: 

O Panel Navigasi 

O Panel Layers 


Sedangkan dalam melengkapi 
informasi yang ditampilkannya, 
panel-panel tersebut sebaiknya 
didukung juga dengan keberadaan 
panel-panel: 

O Panel Histogram 

O Panel Channels 

O Panel Paths 

O Panel History 


. Agar kebutuhan senantiasa terse- 
dia 

Selain kebutuhan akan informasi, 
kebutuhan akan ketersediaan alat 
kerja yang fleksibel juga akan 
sangat mendukung kenyamanan 
pengguna dalam memanfaatkan 


www.infolinux.web.id 


o) 
Ele Xtns Help 





Om ant 
Foreground Select Ed) 
Mode: ii (EE) 


[] Feather edges 

(Y) Contiguous 

Interactive refinement (Ctrl) 
® Mark foreground 


Mark background 
Small brush Large brush 
C ri 





Smoothing: === 3 
Preview color: Biru y 


b Color Sensitivity 


TUTORIAL GIMP 


3 





File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters $ | 
AAA BURTI 1309 1,1, 09,8 
2 a 


Display Navigation a) 





10026 


¡(19 a al ala 














| untitled-1 x [Otom atis 
E A 
Layers 
Mode: | Normal y 
Opacity: ' mes [100.0 E 
Lock: OW 





u 


Salah satu alternatif pengaturan user interface yang cukup intuitif, efektif, dan efisien bagi pengguna. 


kapabilitas dari aplikasi GIMP. 
Dalam pengamatan penulis, be- 
berapa panel penting yang ter- 
masuk dalam penyediaan sarana 
kebutuhan ini mencakup: 

O Panel Brush. 

O Panel Brush Editor. 

O Panel Gradients. 

O Panel Pattern. 


Sehingga salah satu alternatif su- 
sunan user interface yang cukup 
baik untuk melakukan tugas edi- 
ting image menggunakan GIMP 
dengan efektif dan efisien adalah 
sebagai berikut: 

Terlihat bahwa panel-panel utama 
(kanvas dan toolbox), panel-panel 
penting, maupun panel-panel- 
panel pendukung tugas telah ter- 
tata apik dengan baik. 

Bagaimana user interface ini 
bekerja dengan baik dalam me- 
layani pengguna? Coba kita simu- 
lasikan salah satu contoh kasus 
berikut ini: 


1. Sewaktu bekerja, user menggu- 


nakan tool Air Brush Tool. 
(User dapat memilih tool Air 
Brush dari Panel ToolBox). 


2. Untuk mengatur opsi dan parame- 


ter dari Tool Air Brush, user dapat 
mengakses pada Panel Tool Op- 
tions. 


3. Untuk menyesuaikan dengan pe- 


kerjaannya, user dapat memilih 
Brush yang hendak dipergunakan. 


(user dapat mengaktifkan Panel 
Brush dan memilih jenis Brush 
yang dikehendaki). 


. Ternyata, Brush yang ada kurang 


memenuhi seleranya, maka User 
dapat membuat brush baru atau 
mengedit brush yang telah ada. 
(User dapat mengklik Tombol Edit 
Brush atau Tombol New Brush 
pada Panel Brush, kemudian bera- 
lih ke Panel Brush Editor). 


. User ingin mengatur opsi dan 


properti Brush sesuai dengan sele- 
ra dan kebutuhannya. 
(Dengan mengakses pada Panel 
Brush Editor, User dapat meng- 
ubah-ubah properti maupun opsi 
dari Brush yang sedang dipergu- 
nakan setiap saat. Sehingga de- 
ngan membiarkan panel ini tetap 
tersedia, memudahkan user untuk 
mengakses setiap saat membutuh- 
kannya, mengingat penggunaan 
Brush yang sangat penting dan in- 
tens dalam dunia editing image). 
Untuk pengubahan Ukuran Brush 
(Brush Size) yang fleksibel saat 
kerja dapat dilakukan dengan 
cara ini. Khusus untuk GIMP 2.4 
ke atas, perubahan ukuran Brush 
secara fleksibel dapat dilakukan 
dengan cara menekan tombol | 
untuk mengecilkan ukuran brush 
dan tombol | untuk memperbesar 
ukuran Brush (sesuai dengan cara 
kerja Adobe Photoshop). = 

Suwondo [mas_suwondo@yahoo.com] 


INFOLINUX H 05/2008 53 


TUTORIAL WORDPRESS 





lagi yang lainnya. 


Saat ini mungkin Anda baru mau 
memulai blog Anda sendiri, atau 
sudah memiliki blog di salah satu 
penyedia layanan blog diatas teta- 
pi ingin melakukan instalasi pada 
akun shared hosting yang baru saja 
Anda beli atau mungkin Anda ingin 
membuat blog di lingkungan peru- 
sahaan, kampus, atau kampung(di 
server RT/RW net mungkin)? Seba- 
gai sarana berbagi pengetahuan 
(knowledge base), penyebaran beri- 
ta, dan lain sebagainya. Jika Anda 
baru mau memulai membuat blog 
dan tidak sabar untuk merasakan 
Wordpress, bisa melakukan regis- 
trasi di wordpress.com atau blog- 
some.com. 

Sekadar jika Anda penasa- 
ran mengenai apa itu Wordpress, 
mengutip dari (http://wordpress. 
org/about/): Wordpress lahir dari 
keinginan untuk memiliki sistem 
publikasi personal yang elegan dan 
dirancang dengan baik di atas PHP 
dan MySQL, dan dirilis di bawah 
lisensi GPL. Wordpress merupakan 
“turunan” dari b2/cafelog meskipun 
kode-kode Wordpress ditulis dari 
awal. Meskipun wordpress adalah 
engine blog, tetapi Wordpress tidak 
hanya digunakan sebagai engine 
blog. Beberapa situs (non-blog) 


54 05/2008 E INFOLINUX 


juga dibuat dengan Wordpress, hal 
ini menunjukkan bahwa Wordpress 
merupakan peranti yang sudah 
matang untuk digunakan, baik se- 
bagai engine blog maupun engine 
situs biasa. 


Men-download Wordpress 

Anda bisa mendapatkan kode sum- 
ber Wordpress versi terbaru dari 
http://wordpress.org/download/. 
Versi terakhir ketika artikel ini di- 
tulis adalah 2.5. File ini juga dapat 
Anda temukan dalam DVD Info- 
LINUX edisi ini. Wordpress meru- 
pakan salah satu aplikasi yang 
memiliki update cukup cepat, jadi 
mungkin ketika Anda membaca 
ini versi yang saya gunakan sudah 
tertinggal beberapa versi. Silakan 
download dan gunakan versi ter- 
baru dari Wordpress. Jika ingin 
mengetahui berapa kali wordpress 
2.x telah di-download, Anda bisa 


mengunjungi counter download 
wordpress di http://wordpress.org/ 
download/counter?. 


Mengekstrak file 
Setelah Anda selesai men-download 
kode sumber Wordpress, ekstrak 
arsip yang telah Anda download 
dengan perintah: 


logging merupakan media publikasi yang semakin dikenal dan diakui menjadi 
salah satu channel berita. Bentuk penulisan blog yang berkesan pribadi dapat 
memberikan kesan netral. Penyedia layanan blog gratis pun saat ini sangat 


banyak, seperti blogger.com, blogsome.com, wordpress.com, dan masih banyak 


S'unzip wordpress-2.5.zip 

Perintah tersebut akan mengeks- 
trak file arsip wordpress-2.5.zip, 
dan akan membentuk direktori 
Wordpress. Kita akan memindah- 
kan direktori tersebut di bawah 
DocumentRoot Apache (di fedora 
/var/www/html) sekaligus me-re- 
name direktori tersebut dengan 
nama blog. Karena user yang saya 
gunakan tidak memiliki hak tulis 
ke DocumentRoot apache, maka 
saya menggunakan perintah su un- 
tuk berpindah ke root: 

$ su 


# mv wordpress/ /var/www/html/blog 


Masih menggunakan user root, 
kita akan mengalihkan kepemi- 
likan direktori blog dan seluruh file 
yang ada di bawahnya menjadi user 
yang menjalankan webserver(user 
apache). 

# chown -R apache:apache /var/www/ 


html/blog 


Menyiapkan database 

File-file yang dibutuhkan sudah be- 
rada di direktori blog, sebelum kita 
memulai melakukan instalasi, kita 
akan menyiapkan terlebih dahulu 
database yang nantinya akan digu- 
nakan oleh Wordpress. Anda bisa 


www .infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL WORDPRESS 


ÉJ Applications Places System GALANG 


& Muhammad Panji 5:34 AM dp) É Applications Places System BASAH 














(6), Muhammad Panji 5:36 AM dji) 




















WordPress > Error - Mozilla Firefox lle WordPress » Setup Configuration File - Mozilla Firefox Tok 
File Edit View History Bookmarks Tools Help File Edit View History Bookmarks Tools Help 
te 2 e AN IG http:/focalhost/blog/ II») [Gi] 60091 &) € - - @ tt [O http:/localhost/blog/wp-admin/setup-config.php kelas) [[Gl-[60091 &) 


There doesn't seem to be a wp-config.php file. I need this before we can get started. Need more help? We 
got it. You can create a wp- config .php file through a web interface, but this doesn't work for all server 





setups. The safest way is to manually create the file. 


1. Database name 
2. Database username 
3. Database password 
4. Database host 


Welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will need 
to know the following items before proceeding. 


5. Table prefix (if you want to run more than one WordPress in a single database) 


Tf for any reason this automatic file creation doesn't work, don't worry. All this does is fill in the 
database information to a configuration file. You may also simply open wp-config-samp1e.php in a text 
editor, fill in your information, and save it as wp-config.php. 


In all likelihood, these items were supplied to you by your ISP. If you do not have this information, then 
you will need to contact them before you can continue. If you're all ready, let's go! 





Images: 1/1 | Loaded: ... eee | Time:... | Done 





[Ed Proxy: None | 8 ler 








Gambar 1. Membuat file wp-config..php. 


menggunakan tool favorit Anda 
untuk membuat database terse- 
but. Di sini saya akan menjelas- 
kan bagaimana membuat database 
menggunakan mysqladmin dan 
mysql monitor (Anda bisa memilih 
salah satu). Untuk membuat data- 
base menggunakan mysqladmin, 
Anda bisa mengetikkan perintah 
berikut: 

$ mysqladmin -u root -p create blog 

Pada contoh di atas, penu- 
lis menggunakan user root untuk 
membuat database blog. Anda ti- 
dak harus menggunakan user root 
dalam membuat database. Anda 
bisa menggunakan user selain root 
yang memiliki privileges untuk 
membuat database. Setelah Anda 
mengetikkan perintah di atas, akan 
keluar prompt yang meminta ma- 
sukan password dan database akan 


É Applications Places System ALAN 


Images: 1/1 Loaded: ... 34.01... Time:... | Done 


WordPress, personal publishing platform. 





[E E| Proxy: None | & | O | 





Gambar 2. Informasi user database, password, dan database MySQL yang digunakan. 


terbentuk, perlu Anda perhatikan 
bahwa user root mysql dan user 
root system adalah dua user yang 
berbeda yang tidak memiliki kaitan 
sama sekali. 

Untuk membuat database dengan 
mysql monitor, langkah pertama 
yang harus Anda lakukan adalah 
masuk ke mysql monitor itu sendiri. 

$ mysql -u root =p 


Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. 


Commands end with ; or \g. 
Your MySOL connection 1d is 5 
Server version: 5.0.37 Source 


distribution 


Type “help,” or “ih” for help. Type 
‘\c’ to clear the buffer. 


@: Muhammad Panji 5:36 AM dji) 




















WordPress » Setup Configuration File - Mozilla Firefox =E 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 
< y y e tt [O http://localhost/blog/wp-admin/setup-config.php?step=1 >| IG: Google | 


Below you should enter your database connection details. If you're not sure about these, contact your host. 
Database The name of the database you 
Name blog want to run WP in. 
User Name blog user Your MySQL username 
Password blog password ...and MySQL password. 
Database 9996 chance you won't need to 
Host localhost change this value. 
Table If you want to run multiple 
Prefix Wp WordPress installations in a 


single database, change this. 


Submit 


WordPress, personal publishing platform. 








Images: 1/1 Loaded: ... | 49.5K... | Time:... | Done 








E B Proxy: None | 8 7 © na 





Gambar 3. Penggunaan prefix di Wordpress. 


56 05/2008 E INFOLINUX 


mysql> 

create database blog; 

ketikan perintah \q untuk keluar 
dari mysgl monitor 

mysql> Ng 

bye 


Membuat user database 

Langkah selanjutnya adalah mem- 
buat user yang nantinya akan di- 
gunakan oleh Wordpress untuk 
melakukan koneksi ke database. Ya, 
Anda bisa mengggunakan user root 
untuk melakukan koneksi ke data- 
base, tetapi sangat tidak disaran- 
kan untuk melakukan hal tersebut. 
Kenapa? Untuk alasan keamanan. 
Misalnya, suatu saat ada bug di 
Wordpress atau sistem yang menye- 
babkan pihak ketiga dapat memba- 
ca file konfigurasi Wordpress Anda, 
jika Anda menggunakan user root 
maka dia akan menguasai seluruh 
database Anda. 

Disisi lain, jika menggunakan 
user tersendiri, maka ia hanya akan 
mendapatkan akses ke database 
wordpress Anda. Saya akan meng- 
gunakan mysgl monitor untuk mem- 
buat user yang nantinya akan digu- 
nakan oleh Wordpress. 

$ mysql -u root =p 


mysql > GRANT ALL PRIVILEGES on 
blog.* to ‘bloguser’@’ localhost’ 
IDENTIFIED BY ‘blogpassword’ ; 


Perintah di atas berarti mem- 
berikan hak penuh kepada user ° ke 
database dengan password °. 


www.infolinux.web.id 


ÉJ Applications Places System ALAN 


® Muhammad Panji 5:36 AM dji) 


WordPress > Setup Configuration File - Mozilla Firefox 











< y y e fat LY http:/focalhost/blog/wp-admin/setup-config.php?step=2 





(A) WorDPrEss 


All right sparky! You've made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with 
your database. If you are ready, time now to run the install! 





WordPress, personal publishing platform. 





Images: 1/1 Loaded: ... 69.44... Time:... | Done 


[Er B| Proxy: None | 9 Oo 





Gambar 4. Klik link “run the install”. 


Jangan terburu-buru keluar dari 
mysql monitor, lakukan privileges 
dahulu agar mysql membaca kem- 
bali tabel user yang dimiliki sehing- 
ga user yang baru kita buat dikenali 
oleh mysql. 

mysql > flush privileges; 


mysql > \q 


Instalasi 

File sudah terkopi, database sudah, 
user untuk koneksi sudah, sekarang 
saatnya melakukan instalasi. Te- 
nang ini tidak akan memakan wak- 
tu lama. Sekarang arahkan browser 
Anda ke web server tempat Anda 
melakukan instalasi wordpress. 
Disini saya menggunakan http://lo- 
calhost/blog/. 

Halaman pertama akan memberi- 
kan informasi kepada Anda bahwa 
file wp-config.php yang merupakan 
file konfigurasi Wordpress belum 
ada. Kita akan menggunakan inter- 
face web untuk membuat file terse- 
but, klik pada link “create a wp- 
config file trough a web interface”. 
(lihat Gambar 1). 

Halaman selanjutnya adalah 
sambutan dari Wordpress dan pem- 
beritahuan dari installer bahwa 
Anda akan membutuhkan user da- 
tabase dan password-nya, nama da- 
tabase, dan host database (tenang 
kita sudah memiliki kesemuanya). 
Klik pada link “let's go!”. (lihat 
Gambar 2). 


www.infolinux.web.id 


Pada halaman berikutnya, Anda 
akan diminta untuk memasukkan 
informasi mengenai nama database, 
user database, password database, 
untuk ketiga kolom tersebut isikan 
sesuai dengan database, user dan 
passsword yang telah kita isikan se- 
belumnya. 

Untuk Database Host, bisa Anda 
tinggalkan tetap localhost yang arti- 
nya database berada pada mesin 
yang sama dengan webserver, Anda 
bisa mengubahnya menjadi alamat 
mesin yang menjadi server database 
jika kondisi ditempat Anda berbeda. 
Kolom terakhir adalah prefix. Kolom 
ini akan berguna jika Anda menggu- 
nakan satu database untuk beberapa 
blog atau beberapa macam aplikasi 


ÉJ Applications Places System BESA F 


TUTORIAL WORDPRESS 


web, penggunaan prefix akan memu- 
dahkan pelacakan tabel dan meng- 
hindari bentrokan nama tabel yang 
sama antara dua buah aplikasi web 
yang berbeda. (lihat Gambar 3). 

Klik pada tombol submit, 
dan Wordpress akan melakukan 
pengecekan mengenai informasi 
yang sudah Anda masukkan pada 
halaman sebelumnya. Jika ada 
yang masih belum pas, Anda bisa 
mengeditnya kembali. Jika sudah 
sesuai dan Wordpress sudah dapat 
melakukan koneksi ke database, 
pada halaman selanjutnya Anda bisa 
meng-klik link “run the install”. (li- 
hat Gambar 4). 

Tinggal dua langkah lagi sebelum 
Anda bisa memulai menggunakan 
blog Anda ini. Pada halaman se- 
lanjutnya, Anda akan diminta un- 
tuk mengisi judul blog dan e-mail 
Anda. Jika ingin blog Anda di Indeks 
oleh search engine, cek check box di 
bawah kolom alamat e-mail Anda 
(lihat Gambar 5). Setelah itu, Klik in- 
stall wordpress. 

Halaman selanjutnya adalah 
halaman terakhir instalasi Word- 
press. Tidak ada informasi lain 
yang harus Anda masukkan, hanya 
informasi mengenai user dan pass- 
word yang bisa Anda gunakan un- 
tuk login pertama kali. Harap Anda 
catat informasi tersebut agar Anda 
dapat login untuk pertama kali ke 
halaman Wordpress. 


(6), Muhammad Panji 5:37 AM dji) 





WordPress > Installation - Mozilla Firefox = ER 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


«->-€ 


fat | (3 http://ocalhost/blog/wp-admin/install.php 


(A) WorDPrEss 


Welcome 


[IP] Ecos: ja 


Welcome to the famous five minute WordPress installation process! You may want to browse the ReadMe 
documentation at your leisure. Otherwise, just fill in the information below and you'll be on your way to 
using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world. 


Information needed 


Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later. 


Blog title: Melamun Sampai Mati 
Your e-mail: sSUModirjo@gmail.com| 


F Allow my blog to appear in search engines like Google and 


Technorati. 


Double-check your email address before continuing. 


Install WordPress » 


WordPress, personal publishing platform. 





| Images: 1/1 Loaded: ... 25.86 ... Time:... | Done 








EE] Proxy: None | & [O [al 





Gambar 5. Klik button install wordpress untuk menginstalasi wordpress. 


INFOLINUX H 05/2008 57 


TUTORIAL WORDPRESS 


Mengunakan Wordpress 

Login kali pertama 

Anda bisa mengklik link wp-login. 
php pada halaman instalasi. Hala- 
man login akan terlihat seperti Gam- 
bar 6. Masukkan user “admin” dan 
password sesuai dengan password 
acak yang telah disiapkan oleh word- 
press. Jika sukses melakukan insta- 
lasi, maka Anda akan diarahkan ke 
dashboard wordpress seperti Gam- 
bar 7. 


Ubah password Anda 

Jika ingin mengubah password 
Anda dari password yang diberikan 
Wordpress menjadi password yang 
lebih mudah Anda ingat, Anda bisa 
memilih users > Your Account pada 
menu dashboard. 

Pada halaman tersebut Anda juga 
bisa mengisi berbagai macam detail 
mengenai akun yang sedang Anda 
gunakan seperti nama, Akun Y!M, 
gtalk, dan sebagainya. 


Permalink 

Alamat posting Anda mungkin akan 
terlihat seperti http://localhost/ 
blog/?P-1. Dengan bantuan mod . 
rewrite, kita akan membuat alamat 
tersebut lebih indah, lebih mudah 
dibaca baik bagi pengunjung situs 
Anda maupun bagi robot search en- 
gine yang mengunjungi situs Anda. 
Hal ini mungkin lebih dikenal den- 
gan istilah search engine friendly. 


© Applications Places System BARANG 






File Edit View History Bookmarks Tools Help 


E) Applications Places System ALANG 


@ Muhammad Panji 5:40 AM dp) 


Melamun Sampai Mati - Mozilla Firefox = fer |e 





File Edit View History Bookmarks Tools Help 





<a X " e tit IB http://localhost/blog/ 


© [z| >) (ari cogi: IQ) 








| D Melamun Sampai Mati @ | 4 localhost /localhost | phpM... | 











Hello world! 


February 14th, 2008 








Images: 0/0 Loaded: ... 12.01... Time:... | Done 





Melamun Sampai Mati 


Just another WordPress weblog 





Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! 


Posted in Uncategorized | Edit | 1 Comment > 


Search | 


Pages 
About 


Archives 
February 2008 


Categories 
Uncategorized (1) 


Blogroll 
Development Blog 
* Documentation 
Plugins 
Suggest Ideas 
Support Forum 


Themes 
WordPress Planet 


E Proxy: None | & | © 








Meta 

















Gambar 6. Halaman login wordpress. 


Anda bisa membuat kostumisasi 
permalink lewat menu option > per- 
malinks. Pada halaman tersebut 
akan diberikan beberapa pilihan 
termasuk custom structure. Kali 
ini saya akan memilih bentuk yang 
sudah ada, yaitu Date and Name 
Based, kemudian klik Update Per- 
malink Structure. 

Jika ingin membuat situs Anda 
seperti halaman statik dengan file- 
file html, Anda bisa menambahkan 
.html dibelakang struktur perma- 
link Anda. Misalnya, struktur per- 
malink /%year%/%monthnum%/ 
%day%/%postname%/ Anda ubah 
menjadi /%year%/%monthnum%/ 
%day%/%postname%.html. 

Teknik ini tidak akan mem- 


@ Muhammad Panji 5:40 AM dp) 


Melamun Sampai Mati » Dashboard — WordPress - Mozilla Firefox = ER 








<a y " e Ga (3 http://localhost/blog/wp-admin/ 


x») [[Glz| Google Ey 

















| Q Melamun Sampai Mati >... G | As localhost / localhost | phpM... | 


Melamun Sampai Mati wes se» 


Dashboard 


Welcome to WordPress 


Use these links to get started: 
e Write a post 


@ Update your profile or change your password 





@ Add a link to your blogroll 


@ Change your site's look or theme 





Need help with WordPress? Please see our documentation or visit the support forums. 





Thank you for creating with WordPress | Documentation | Feedback | Version 2.3.1 





“Images: 0/0 | Loaded: ... 11.93... | Time:... | Done 








Howdy, admin. [Sign Out, My Profile] 





Latest Activity 


Comments » 
@ Mr WordPress on Hello world! (Edit) 





Posts » 


® Hello world! 


Blog Stats 


There are currently 1 post and 1 comment, contained within 1 category and 0 tags. 


® Al Proxy: None | & Oma 








Gambar 7. Halaman dashboard Wordpress. 


58 05/2008 E INFOLINUX 


produksi halaman html statik te- 
tapi hanya membuat seolah-olah 
itu adalah halaman statik (dari 
segi alamat halaman). 

Info lanjutan mengenai perma- 
link bisa Anda baca di codex word- 
press (http://codex.wordpress.org/ 
Using_Permalinks). 


Themes dan plugin 

Untuk menambahkan themes dan 
plugin relatif mudah. Themes dan 
plugin biasanya didistribusikan 
dalam bentuk terkompresi, Anda 
cukup mengekstrak file tersebut 
dan meng-copy-kannya ke direkto- 
ri wp-content/themes untuk themes 
dan wp-content/plugins untuk plu- 
gin di bawah direktori instalasi 
blog Anda. 

Anda bisa mendapatkan themes 
salah satunya di http://wordpress. 
org/extend/themes/ dan plugin di 
http://wordpress.org/extend/pl- 
ugins/ dan tentunya google adalah 
kawan baik Anda yang akan mem- 
bantu mencarikan themes dan plugin 
bagus yang dibutuhkan. 


Penutup 
Sekian tutorial instalasi blog de- 
ngan Wordpress ini. Ini akhir dari 
proses instalasi dan pengenalan, 
tetapi mungkin merupakan awal 
perjalanan Anda di dunia blogging. 
Selamat nge-blog! = 

Muhammad Panji [sumodirjo@gmail.com] 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL WEB SERVER 






pache HTTP server merupakan web server paling banyak digunakan di 
Internet. Kemampuannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Fitur-fiturnya 
pun sangat banyak dan masih terus dikembangkan lebih lanjut. Hanya, tidak 
semua proyek yang melibatkan web server harus selalu melibatkan apache 


HTTP server. Mari kita lihat alternatif web server yang tersedia. 


Berikut ini barangkali adalah bebera- 
pa alasan untuk tidak perlu menggu- 
nakan apache HTTP server. Yang per- 
tama adalah apache membutuhkan 
sumber daya sistem yang tidak kecil. 
Dengan demikian, apabila Anda ha- 
rus menggunakan web server di sistem 
dengan sumber daya terbatas, apache 
HTTP server bukanlah pilihan yang 
baik. Yang kedua adalah apache mem- 
butuhkan ruang kosong harddisk yang 
relatif besar. Memang, di era harddisk 
berukuran terabyte sekarang, 5 sam- 
pai 10 MB bukanlah termasuk ruang 
kosong yang besar. 

Tapi, kalau ruang kosong yang 
tersedia hanyalah 50 KB, apache 
HTTP server standar jelas tidak dapat 
digunakan. Yang ketiga adalah ma- 
salah fungsionalitas. Apache HTTP 
server adalah web server full-featured. 
Apabila Anda hanya perlu melayani 
halaman statik atau CGI sederhana, 
maka menggunakan Apache untuk ke- 
butuhan tersebut, sama dengan meng- 
gunakan meriam untuk membunuh 
nyamuk. Dengan kebutuhan yang 
sangat sederhana, usaha yang dibu- 
tuhkan untuk me-maintain apache 
HTTP server juga boleh dibilang tidak 
sebanding. 

Beberapa waktu yang lalu, penulis 
berurusan dengan proyek untuk me- 


60 05/2008 E INFOLINUX 


nyediakan web server di lingkungan 
sangat sempit dan terbatas. Ruang ko- 
song yang tersedia tidaklah lebih dari 
50 KB (binary web server plus semua 
konten, termasuk CGI), dengan sum- 
ber daya sistem yang bahkan sudah 
kelelahan untuk sekadar menjalan- 
kan teks editor Vim dengan mengak- 
tifkan syntax highlighting. Setelah 
beberapa lama mencari ke google dan 
menghabiskan waktu cukup lama 
untuk mencoba-coba berbagai web 
server yang mungkin bisa digunakan, 
penulis mendapatkan cukup banyak 
web server kecil, dengan kinerja yang 
tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Walau, sebagian dari mereka memang 
memiliki fungsi yang cukup spesifik. 
Jelas, tidak bisa dibandingkan dengan 
Apache HTTP server. 

Di dalam tulisan ini, kita akan mem- 
bahas secara singkat berbagai web 
server kecil yang menarik, termasuk 
cara instalasi dan konfigurasi/peng- 
gunaan sederhana. Semua web server 
yang dibahas di tulisan ini adalah web 
server free software. Semua software 
yang dibahas juga merupakan soft- 
ware yang dapat berjalan pada arsi- 
tektur komputer x86/1386. 

Semua contoh di tulisan ini diba- 
ngun di atas Singkong Linux 1.0 (no- 
prianto.com/singkong.php), namun 


dapat digunakan tanpa masalah di 
sistem lain. Sebagai catatan, prefix 
instalasi default untuk semua contoh 
proyek kita set ke /tmp/W/<app>, se- 
hingga Anda pun bisa mencoba semua 
contoh di tulisan ini tanpa harus 
membuat sistem Anda kotor. Binary 
program akan disimpan di PREFIX/ 
bin atau PREFIX/sbin. Untuk ala- 
san praktis, apabila diperlukan, file 
konfigurasi akan disimpan di direk- 
tori yang sama dengan file binary. Di 
lingkungan produktif, sebaiknya file 
konfigurasi dipisahkan dari direktori 
binary, agar upgrade program dapat 
dilakukan dengan lebih aman. 


Contoh index.html 
Untuk file index.html sederhana, kita 
bisa menggunakan konten berikut: 

“umi 

<body> 

Hello World :) 

</body> 

</html> 

Kita akan menyimpannya sebagai 

/tmp/index.html. Di semua contoh di 
tulisan ini, document root web server 
adalah /tmp, kecuali disebutkan lain. 


Contoh program CGI 
Berikut ini adalah contoh program 
CGI, dibangun dengan bahasa C, 


www .infolinux.web.id 





NO http://localhost:8008/index.html - Opera 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 





ii STA: Dal up, [a 100% -] | (4 http:/localhost:8008/index.html ? +] Go Clear IG 2 ENT 


E http:/localhost:8008/ind... EJ 








Hello World :) 


Hello World. 


yang hanya akan mencetak output 
HTML sederhana. Kita berinama 
program tersebut sebagai xxx.cgi, 
dengan source code xxx.c: 


#include <stdio.h> 


int main(void) 


{ 


int i,j; 


printf (“Content-Type: text/html\ 


on); 


Print (“semi ss p 

princet <body>) 

printf (“<h3>Tabel Perkalian</ 
h3><br><br>"); 

Printt (“<table border="1">")- 


Prince (> cr), 


tos (4-1, e- 10,144) 

{ 

primei (Yera ) y 

tow (j=l; Je=10; J++) 

{ 

printe (“g0 cada. L, 
Ja Asg 
) 
prineri (“</re>”) p} 


) 


primei Meet 2), 

priner (/ table, 
pn od 2) 
printi Sea) z 


return 0; 


} 
Lakukanlah kompilasi 


perintah berikut: 


dengan 


S$ GCE ON er CG, es E 
Kopikanlah binary xxx.cgi ke / 
tmp: 


www.infolinux.web.id 


$ @9 er CGL un 
Di semua contoh di tulisan ini, 
apabila mendukung CGI, maka di- 
rektori yang menampung CGI adalah 
/tmp, kecuali disebutkan lain. 


Chttpd (http://nwonknu.org/chttpd/ ) 
Chttpd adalah web server kecil, diba- 
ngun dengan bahasa C, yang datang 
dengan fitur logging dan configurable 
pada saat runtime dengan file konfigu- 
rasi. Web server kecil umumnya tidak 
menyediakan kedua fitur ini. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi 
terbaru chttpd adalah 1.2. Download- 
lah arsip source code chttpd-1.2.tgz 
yang berukuran hanya 32 KB. 

Lakukanlah langkah-langkah 


a 
4 A 


nr | 


ON 
+ 


— 


LINUX 


TUTORIAL WEB SERVER 


berikut untuk kompilasi dan insta- 
lasi: 
S car izo vi chterpd |. 2.72 


5 cd ehrepa 

$ ./configure 

S make 

$ mkdir /tmp/W/chttpd/bin -p 

S objeopy strip all ere/cherpd 


Sep, sre/chetrpdr emo /N/chteepd/kın, 
-a 
Ukuran binary chttpd sangatlah 
kecil, hanya 16 KB, seperti pada ke- 
luaran Is berikut: 
$ le -all Vemp/Nicheepd/bin/ chttpd 
-“(Wxk-=xi-x 1 nop users 15764 2008- 
03-29 12:00 echttpd-~ 
Dan, hanya membutuhkan pusta- 
ka standar: 
Silad"/tmp/W/entepda/ Din /chtepd 
linux=gate.so.l == (Oxffftte000) 
libe.so.6 => /lib/libe.so.6 
(Oxb7ddi000) 
jlioy Le- Linus. 60-2 (0197735000) 


Linux merupakan trademark dari Linus Torvalds. Linux di sini merupakan pemendekan dari GNU/Linux. 





INFOLINUX = 05/2008 61 





TUTORIAL WEB SERVER 


“9° http://localhost:8006/xxx.cgi - Opera localhost:8008/suse/ - Opera ^- oX 


Eile Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOMUS Quick: Unicode 
HAGAE AA 100% ML httpitocathosteo0610x.cgi i 
E http:/localhost:8006/xxx... E9 


Tabel Perkalian 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 
ASS ea 1001 y] 
E localhost:8008/suse/ E 


listing: /suse/ 






















13 http:/localhost:8008/suse/ 


? ~| Go Clear IG) 2 Wiru 

















size name 





1x1=1 
1x2=2 
1x3=3 
1x4-4 
1x5=5 
1x6=6 


2x1=2 
2x2=4 
2x3=6 
2x4-8 
2x5=10 
2x6=12 


3x1=3 
3x2=6 
3x3=9 
3x4=12 
3x5=15 
3x6=18 


4x1=4 
4x2=8 
4x3=12 
4x4=16 
4x5=20 
4x6=24 


Sel 

5x2=10 
5x3=15 
5x4=20 
Sari 
5x6=30 


6x1=6 

6x2=12 
6x3=18 
6x4=24 
6x5=3 
6x6=36 


7x1=7 

7x2=14 
7x3=21 
7x4=28 
7xS=35 
7x6=42 


8x1=8 

8x2=16 
8x3=24 
8x4=32 
8x5=40 
8x6=48 


9x1=9 
9x2=18 
9x3—27 
9x4= 36 
9x5=45 
9x6=54 


10x1=10 
10x2=20 
10x3=30 
10x4=40 
10x5=50 
10x6=60 
1x7=7 |2x7=14 |3x7=21 4x7=28 5x7=35 6x7=42 |7x7=49 8x7=56 9x7=63 10x7=70 
1x8=8 |2x8=16 |3x8=24 4x8=32 5x8=40 6x8=48 7x8=56 8x8=64 9x8=72 110x8=80 
1x9=9 |2x9=18 |3x9=27 4x9=36 5x9=45 [6x9=54 |7x9=63 [8x9=72 9x9=81 [10x9=90 
1 x 10 = 10 |2 x 10 = 20 |3 x 10 = 30 4 x 10 = 40 |5 x 10 = 50 |6 x 10 = 60 |7 x 10 = 70 8 x 10 = 80 9 x 10 = 90 |10 x 10 = 100 


Mar 29 09:13 da 
Feb 05 03:23 SUSE Linux-s001. vmdk 
SUSE Linux-s002. vmdk 
SUSE Linux-s003. vmdk 
SUSE Linux-s004. vmdk 








-ry------- 












































Tabel perkalian (xxx.cgi). 


Masuklah ke direktori instalasi: 
S cd /tip/W/chttpd/bin/ 

Buatlah file konfigurasi sederhana 

berikut, dengan nama file config: 
BASEDIR /tmp 
PORT 8000 

File konfigurasi tersebut diartikan 
sebagai semua file-file kita disimpan di 
/tmp dan chttpd dijalankan pada port 
8000. Untuk file index.html, gunakan- 
lah file index.html yang telah disebut- 
kan di awal tulisan, dan pastikanlah 
file tersebut tersimpan di /tmp. 

Jalankanlah chttpd dengan perin- 
tah berikut: 

SM ichtepd =€ Comme 
matched:BASEDIR with:BASEDIR /tmp 
matched:PORT  with:PORT 8000 

No error file 

Using informational logfile: 

Chttpd kini siap melayani Anda. 
Akseslah alamat localhost:8000/in- 
dex.html di web browser Anda. Un- 
tuk terminasi chttpd, gunakanlah 
program kill seperti biasa. 


Darkhttpd (http://dmr.ath.cx/net/ 

darkhttpd/) 

Darkhttpd adalah web server kecil 

yang dibangun dengan C, dengan be- 

berapa fitur berikut: 

O Sederhana, tanpa file konfigurasi 
yang rumit. 

@ Dapat berjalan di sistem dengan 

memory kecil. 

Single thread. 

@ Dapat meng-generate directory 

listing. 

Mendukung partial content. 

O Menyediakan berbagai pemerik- 
saan keamanan. 


Pada saat tulisan ini dibuat, versi 


62 05/2008 E INFOLINUX 


Feb 05 03:23 


kB vmware. log 





webfs/1.21 29/Mar/2008 09:36:38 GMT 








Directory listing webfs. 


terbaru darkhttpd adalah 1.5. Down- 
load-lah arsip source code darkhttpd- 
1.5.tar.bz2 yang hanya 18 KB. 
Lakukanlah langkah-langkah beri- 
kut untuk kompilasi dan instalasi: 
Star Javi darkhecpd 1.5, tan bz2 
S ed darkhttpd-1. 5 


S make 
$ mkdir /tmp/W/darkhttpd/bin -p 
Sreobjeopy --strip-all darkhttpd 


$ cp darkhttpd /tmp/W/darkhttpd/bin/ 
Ziel 

Ukuran binary darkhttpd sangat- 
lah kecil, hanya 26 KB, seperti pada 
keluaran Is berikut: 

$ ls -al /tmp/W/darkhttpd/bin/ 
darkhttpd 

Zr wer o l Mao users 265562003 
03-29 12:54 /tmp/W/darkhttpd/bin/ 
darkhttpd* 

Dan, hanya membutuhkan pusta- 
ka standar: 

$ ldd /tmp/W/darkhttpd/bin/darkhttpd 
(Oxffffe000) 
libe.so.6 => /lıb/libe.so.6 
(Oxb7d£b000) 
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7£51000) 
Masuklah ke direktori instalasi: 
$ cd /tmp/W/darkhttpd/bin/ 

Untuk menjalankan darkhttpd de- 
ngan port 8001 dan document root di 
/tmp, berikanlah perintah berikut ini: 

$ ./darkhttpd /tmp --port 8001 
Ye) 


linux-gate.so.l => 


darkhrepd/ 1.5, Copyright 2003, 


2004, 2006 Emil Mikulic. 
listening on 0.0.0.0:8001 
Akseslah alamat localhost:8001/ 


index.html dengan web browser 


Anda. Apabila file index (index.html) 


tidak ditemukan, maka directory 


listing akan ditampilkan. 
Mudah dan cepat, bukan? 


Im-httpd (http://www.advogato. 
org/proj/im-httpd/) 
Web server yang satu ini berukuran 
kecil, sangat cepat dan memfokus- 
kan diri untuk melayani file-file kecil 
dalam frekuensi tinggi. Developer- 
nya sangat baik hati untuk merilis 
software ini sebagai public domain. 

Pada saat tulisan ini dibuat, im- 
httpd telah mencapai versi 0.05. Down- 
loadlah arsip source code im-httpd di 
http://www.sourcefiles.org/ Internet/ 
WebServers/Mini_Servers/im-httpd_ 
0.05.tar.bz2. Arsip ini berukuran luar 
biasa kecil, hanya 6.5 KB! 

Lakukanlahlangkah-langkahberi- 
kut untuk kompilasi dan instalasi: 

$ car jovi Siaga 0-05, tar 522 
$ ed im-htcpa 0,05 

Apabila diperlukan, editlah file 
config.h untuk mengubah port, docu- 
ment root dan pengaturan lain. Di 
tulisan ini, kita akan mengubah be- 
berapa pengaturan berikut: 
O SERVER_PORT menjadi 8002. 
e DOCUMENT_ROOT menjadi “/ 

tmp” 


Setelah mengedit config.h, laku- 
kan kompilasi: 


S make 

$ Obj copy --strip-all im-httpd 

$ mkdir /tmp/W/im-httpd/bin -p 

$ cp im-httpd /tmp/W/im-httpd/bin/ 
-a 


Mari kita lihat ukuran binary im- 
httpd: 


www.infolinux.web.id 


$ ls -al /tmp/W/im-httpd/bin/im- 
Narpa 

“Twerk | mop Users 8684. 2008 
03-29 13:14 /tmp/W/im-httpd/bin/im- 
httpd* 

Hanya 8.5 K! Luar biasa sekali bu- 
kan? Dan, web server inihanya mem- 
butuhkan pustaka standar: 

$ ldd /tmp/W/im-httpd/bin/im-httpd 
Tanux-gate.so.1 s> II 
libe.so.6 => /lib/libe.so.6 
(0xb7db7000) 

/ lib/ ld-=Vinux.so.2 {0xo7£0d000) 

Masukanlah ke direktori instalasi: 

$ cd /tmp/W/im-httpd/bin/ 

Dan, jalankanlah im-httpd dengan 
perintah berikut: 

$ ./im-httpd 

Akseslah alamat localhost:8002/ 
index.html dengan web browser 
Anda. Sebagai catatan, Anda harus 
menyebutkan nama file yang valid. 
Tanpa nama file, Anda hanya akan 
menjumpai halaman kosong. Apabila 
Anda menyebutkan nama file yang 
tidak valid, Anda juga hanya akan 
menjumpai halaman kosong. 


Mattows (http://www.linguistik.uni- 
erlangen.de/ ~ msbethke/software. 
html ) 

Mattows adalah web server kecil, 
dibangun dengan bahasa C, yang da- 
tang dengan beberapa fitur berikut: 
e Mendukung cukup banyak tipe file. 
@ Mendukung CGI. 

@ Dapat menampilkan isi direktori. 


Pada saat tulisan ini dibuat, mat- 
tows telah mencapai versi 1.8. Down- 
loadlah arsip source code mattows- 
1.8.tar.bz2, yang hanya berukuran 
5.8KB! 

Lakukanlahlangkah-langkahberi- 





Index of /suse/- Opera 





a AG D <= cA [a [A 100% +] LJ http:ocalhost:8007/suse/ 
E Index of /suse/ E 





File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


? + Go Clear IG) 2 4ür 


kut untuk kompilasi dan instalasi: 
S tar Inu nattows-1.8.tar.bz2 


$ cd mattows 

$ make tiny 

S objcopy --strip-all mattows 
$ mkdir /tmp/W/mattows/bin -p 


$ cp mattows /tmp/W/mattows/bin/ -a 

Mattows juga merupakan web ser- 
ver yang sangat kecil, yang berukur- 
an hanya 9.5K: 

$ ls -al /tmp/W/mattows/bin/mattows 
E WXE=XE>x% 1 nop users 9488 2008203 
29 13:34 /tmp/W/mattows/bin/mattows* 

Dan, sama seperti web server-web 
server yang dibahas sebelumnya, 
mattows juga hanya membutuhkan 
pustaka standar: 

$ ldd /tmp/W/mattows/bin/mattows 
Tınux-gate.c.o.1 s> Oktffte000) 
lıbe.so.6 => /lib/libe.so.6 
(0xb7e74000) 

/Lio/ Lel- Linu. 60-2 (Oxor 02000) 

Masukanlah ke document root 
kita di /tmp: 

35 cd em 

Dan, jalankanlah mattows dengan 

perintah berikut: 
$ /tmp/W/mattows/bin/mattows 0.0.0.0 
8003 

Akseslah alamat localhost:8003/in- 
dex.html dengan web browser Anda. 
Perlu diperhatikan, apabila Anda ti- 
dak menyebutkan nama file, maka di- 
rectory listing akan dilakukan. 

Satu hal yang menarik adalah, 
web server ini mendukung CGI. 
Oleh karena itu, kita bisa menggu- 
nakan program CGI kita, yang kita 
buat pada awal tulisan: xxx.cgi. Ak- 
seslah alamat localhost:8003/xxx.cgi 


HABE o> Lo] 
E http:/localhost8008/a EJ 





File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Quick: HTML 4.01 Quick: CSS 2.1 Quick: DOM/JS Quick: Unicode 


LJ hitp/localhost:8008/a 


TUTORIAL WEB SERVER 


dan Anda akan mendapatkan tabel 
perkalian sederhana. 


mini httpd (http://www.acme. 

com/software/mini httpd/ ) 

mini httpd adalah web server kecil 

yang cukup kaya fitur: 

@ Mendukung GET, HEAD dan 

POST. 

Mendukung CGI. 

Mendukung Basic Authentication. 

Mendukung directory listing. 

Mendukung virtual host multi- 

home. 

Mendukung SSL. 

Mendukung Ipv6. 

@ Dapat bekerja tanpa file konfigu- 
rasi. 


Pada saat tulisan ini dibuat, ver- 

si terbaru mini httpd adalah 1.19. 
Dapatkan arsip source code mini 
httpd-1.19.tar.gz (42K) dan lakukan- 
lah langkah-langkah berikut untuk 
kompilasi dan instalasi: 

2 car gé mimi httode-i obat «oz 

S cd mimi Kerai 19 


S make 


Ur 


mkdir /tmp/W/mini httpd/sbin -p 
$ objcopy --strip-all htpasswd 
$ Obs Copy strip all ming heed 


$ cp mini httpd htpasswd /tmp/W/ 
mini httpd/sbin/ 
mini_httpd, dengan fitur yang 

cukup kaya, datang dengan ukuran 
yang cukup kecil: 

$ ls -al /tmp/W/mini httpd/sbin/ 

total 64 
4096 2008- 


Ga wata sata x 2 nop Users 






http://localhost:8008/a - Opera 


2 =| Go cear [C] 2 ga 





Directory listing thttpd. 


www.infolinux.web.id 


Pesan kesalahan webfs. 


INFOLINUX H 05/2008 63 


TUTORIAL WEB SERVER 


03-29 14:54 ./ 


drw&r-xr x 3 nop users 4096 2008= 
03-29 14:54 ../ 
MAL x l Mop üsers 6436 2008 - 


03-29 14:58 htpasswd* 
-EwXr-Xr x 1 nop users 46452 2008= 
03-29 14:58 mini httpd“ 
Kebutuhan pustaka mini_httpd: 
$ Idd /Emp/W/minichttepa/sbin/mini- 
httpd 
linux-gate.so.l => Oxfffte000) 
ise ole Elo Zn Elo eh ole. 
sari (0xb7r64000) 
lıbe.so.6 => /Jab/libe.s9.6 
(0xb7e2b000) 
¡Tio ld ame. so. 2 (Oxb7 far000) 
Masuklah ke direktori instalasi: 
$ cd /tmp/W/mini httpd/sbin/ 
Untuk menjalankan mini httpd 
agar: 
O Membaca directory root di /tmp. 
@ Mengenali setiap file *.cgi sebagai 
CGI. 
O Bekerja di port 8004. 


Berikanlah perintah berikut ini: 
leo oo or ed 
emp) ega 

Akseslah alamat localhot:8004/in- 

dex.html atau localhost:8004/xxx.cgi 
dengan web browser Anda. 


null httpd (http://sourceforge. 
net/projects/nullhttpd/ ) 
Null httpd adalah web server kecil, 
sederhana, namun multithreaded. 
Pada saat tulisan ini dibuat, null 

httpd telah mencapai versi 0.5.1. 
Downloadlah arsip source code null- 
httpd-0.5.1.tar.gz (27 KB) dan laku- 
kanlah langkah-langkah berikut un- 
tuk kompilasi dan instalasi: 

$ car mair nüllhtepa 05 17.022.952 

$ cd mullnttoc-0. nee 


S make 


$ objcopy --strip-all ../httpd/bin/ 


httpd 
$ mkdir /tmp/W/nullhttpd -p 
Sep jleg / tmp, W/mullketpa/ =a 


Binary hasil kompilasi berukuran 
cukup kecil: 


64 05/2008 E INFOLINUX 


$ ls -al /tmp/W/nullhttpd/bin/httpd 
Zwar 25 L HOP Users 30704 20082 
03-29 15:18 /tmp/W/nullhttpd/bin/ 
httpd* 
Pustaka yang dibutuhkan oleh bi- 
nary nullhttpd: 
$ ldd /tmp/W/nullhttpd/bin/httpd 
linúux=gate.so.l =>  (Oxfffte000) 
libpthread, so.0 => /11b/ 
libpthread.so.0 (0xb7edf000) 
libe.so.6 => /lıb/lıbe 50.6 
(Oxb7d9d000) 
jiib/ id=linux.so0.2 (Oxb7£0a000) 
Masukanlah ke direktori hasil ins- 
talasi: 
$ cd A mp, wau Ia jadi / 
Buat dan editlah file konfigurasi: 


mv etc/httpd.cfg{-sample, '') 


Urs EU: 


Vi ete/htepd.erg 


$ cat eve/ herp werd 
# This file contains system settings 


for NOLL httpd: 


SERVER BASE DIR = “/tmp/W/ 
apar 

SERVER BIN DIR = “/tmp/W/nullhttpa/ 
bin. 

SERVER GI DIA = emp“ 
SERVER ETC DIR = “/tmp/W/nullhttpd/ 
Cle, 

SERVER HTTP DIR = Vem” 

SERVER LOGLEVEL = “1” 


SERVER_HOSTNAME = “any” 


SERVER_PORT = “8005” 
SERVER MAXCONN = “50” 
SERVER MAXIDLE = “120” 


File konfigurasi tersebut mengatur 
diantaranya agar document root dan 
direktori CGI di set ke /tmp, dan agar 
nullhttpd dijalankan pada port 8005. 

Untuk menjalankan nullhttpd, 
berikanlah perintah berikut: 

$ cd bin/ 

Se. aia bod 

Null httpd 0.5.1 

Binding to ‘hteEp>//2any:8005/7...0R. 

Akseslah alamat localhost:8005/ 
index.html dari web browser Anda. 


simple httpd (http://sourceforge. 
net/projects/shttpd/ ) 

Simple httpd, atau shttpd adalah 
web browser kecil dengan beberapa 
fitur berikut: 


@ Mendukung CGI. 
@ Mendukung SSL. 
@ Mendukung directory listing. 


Shttpd terhitung aktif dikem- 
bangkan. Pada saat tulisan ini 
dibuat, shttpd telah mencapai versi 
1.39. Downloadlah arsip source code 
shttpd-1.39.tar.gz (72 KB) dan laku- 
kanlah langkah-langkah berikut un- 
tuk kompilasi dan instalasi: 

$ car aa shttea |. 39. tar, cz 


Ur 


cd sherpd- 1.9 jene 
LIBS--1dl make unix 


Ur 


S objcopy --strip-all shttpd 


Ur 


mkdir /tmp/W/shttpd/bin -p 


S ep shecpd /tmp/W/shttpd/bin/ =a 
Ukuran binary shttpd adalah: 
$ ls -al /tmp/W/shttpd/bin/shttpd 
Ewa 22 x |, Hop users 60368 20082 
03-29 15:37 / tmp/W,/ cht tea, eim/ 
shttpd* 
Dan, kebutuhan pustaka shttpd: 
S lec! Jiwo Ny shttpd/ bam, Saad 
linux-gate.so.1 => (OxEfrffe000) 
Iiıbdlrso.>2 => 7 lib/libdilesos2 
(0xb7£c3000) 
lıbe.so.6 => /lab/lıbe.so.6 
(0xb7e81000) 

/lib/ld-linux.so.2 (0xb7£db000) 

Masukanlah ke direktori hasil ins- 
talasi: 

Sed /tmp/N/shctpd/ban/ 

Agar shttpd dijalankan pada port 
8006 dan membaca document root 
dari /tmp, serta menerima *.cgi se- 
bagai CGI, berikanlah perintah beri- 
kut ini: 

$ ./shttpd -root /tmp -ports 8006 
=l ext CGL 

shtepd 1.39 started on port (s) 8006, 
serving /tmp 

Akseslah alamat localhost:3006/ 
index.html atau localhost:8006/xxx. 
cgi dari web browser Anda. 


thttpd (http://www.acme.com/soft- 


ware/thttpd/ ) 
thttpd adalah salah satu web server 
kecil, sederhana, portable, cepat, 


aman dan telah digunakan oleh ber- 
bagai situs web populer. Berikut ini 


www.infolinux.web.id 


adalah contoh beberapa situs yang 
menjalankan thttpd: 

O http://img.gamespot.com/. 

O http://www.mtv.com/. 

O http://www.garfield.com/. 

O http://images.paypal.com?. 


Pada saat tulisan ini dibuat, thttpd 
telah mencapai versi 2.25b. Down- 
loadlah arsip source code thttpd- 
2.25b.tar.gz (130 KB) dan lakukan- 
lah langkah-langkah berikut untuk 
kompilasi dan instalasi: 

$ car avi Bedak, 250 tar.gz 
$ dd thretid-2 250 
$ ./configure -prefix-/tmp/W/thttpd 


S make 
$ objeopy ==strip=all thttpd 
S make install 


$ chmod +x /tmp/W/thttpd/sbin/thttpd 
Berikut ini adalah ukuran binary 
thttpd: 
S ls -al /tmp/W/thttpd/sbin/thttpd 
Wen 1 nop users 79484 2008- 
03-29 15:49 /tmp/W/thttpd/sbin/ 
thttpd 
Dan, berikut adalah kebutuhan 
pustaka thttpd: 
$ ldd /tmp/W/thttpd/sbin/thttpd 
linux=gate.so.l =>  (0Oxffrrfe000) 
ber perso. == / lib/ I NG pe. 
soul 2(020726€000) 


libesso.6 => /lib/libe- s0 6 
(0xb7e2c000) 
/lab/ld-linux.so.2 (Oxb7ED0000) 
Masukanlah ke direktori instalasi: 
Ss ed /imp/N/thttpd/sbin/ 
Untuk menjalankan thttpd agar: 
O Berjalan pada port 8007. 
O Mengenali *.cgi sebagai CGI. 
@ Membaca document root dari / 
tmp. 


Berikanlah perintah berikut ini: 
$ ./thttpd -p 8007 -d /tmp -c *.cgi 
Akseslah localhost:8007/index. 
html atau localhost:8007/xxx.cgi dari 
web browser Anda. 


webfs (http://linux.bytesex.org/misc/ 
webfs.html ) 

Webfs adalah web server kecil de- 
ngan fitur-fitur berikut: 

single process. 

non-blocking I/O. 

mendukung virtual host. 
Mendukung Ipv6. 

Mendukung SSL. 

Tidak menggunakan file konfigu- 
rasi. 


Pada saat tulisan ini dibuat, webfs 
telah mencapai versi 1.21. Download- 
lah arsip source code webfs-1.21.tar. 
gz (43 KB) dan lakukanlah langkah- 
langkah berikut untuk kompilasi dan 
instalasi: 


404 Not Found - Oper 

















Pesan kesalahan thttpd. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL WEB SERVER 


tar zxvf webEs-1.21.vtar.gz 


Ur 


cd webfs-1.21 


Ur 


S make 


© objcopy --strip-all webisd 


Ur 


mkdir /tmp/W/webfs/bin -p 


$ cp webfsd /tmp/W/webfs/bin/ -a 
Ukuran binary webfs: 
$ ls -al /tmp/W/webfs/bin/webfsd 
a AWET er mo». Users 45728 2008- 
03-29 15:58 /tmp/W/webfs/bin/webfsd* 
Kebutuhan pustaka webfs: 
$ ldd /tmp/W/webfs/bin/webfsd 
linux=gate.so.l => (Oxiffre000) 
libssltso 0 => mues lib lasst, 
Sa. 0 (0xb/E7 7000) 
liberypto 60.0 => usa! 
liberypto.s0o.0 (0xb7e39000) 
Ii1be.so.6 => /lib/libe sso. 6 
(Oxi kar 000) 
libadleso.2 => /lab/laibdil so. 2 
(0xb7cf3000) 
/Lio/ lel- Linux. 60.2 (0197 Ec000) 
Masuklah ke direktori instalasi: 
$ cd /tmp/W/webfs/bin/ 
Untuk menjalankan webfsd agar: 
O Berjalan pada port 8008. 
O Membaca document root dari / 


tmp. 
O Membaca mime.types dari /etc/ 
httpd/mime.types. Sesuaikanlah 


path mime.types yang datang ber- 
sama distribusi Linux Anda. 


Berikanlah perintah berikut ini: 
$ ./webfsd -p 8008 -r /tmp/ -m /etc/ 
httpd/mime.types 

Web server kecil yang kita bahas 
ini hanya sebagian dari web server- 
web server kecil yang ada. Masih 
banyak lagi web server kecil lain 
yang unik-unik. 

Mereka sangatlah berguna, baik 
untuk melayani konten tertentu, atau 
untuk di-embed ke dalam aplikasi 
yang Anda bangun. 

Dan, sebagai free software, kita 
pun bisa belajar dari web server- 
web server tersebut atau bahkan me- 
nyumbangkan kode. 

Sampai di sini dulu pembahasan 
kita, selamat mencoba! m 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX H 05/2008 65 


TUTORIAL GONTROL PANEL 





Sebelum kita memasuki pembahasan 
tentang modul package, perlu di- 
perhatikan bahwa noppanel adalah 
proyek yang masih dalam pengem- 
bangan aktif dan belum memiliki ri- 
lis. Oleh karena itu, komponen dasar 
dan modul-modulnya masih sangat 
mungkin mengalami perubahan. Agar 
senantiasa up-to-date, bagi Anda 
yang mengikuti pembahasan tentang 
noppanel, download-lah build terba- 
ru noppanel di http://noprianto.com/ 
index.php?mod=modules/noppanel/ 
download.php. Apabila diperlukan, 
bacalah pembahasan sebelumnya. 

Modul package adalah modul 
yang berfungsi untuk menampil- 
kan daftar paket yang terinstal, 
menghapus paket yang terinstall 
(bisa menghapus lebih dari satu pa- 
ket sekaligus) dan menginstal paket 
baru (satu paket pada satu waktu, 
berbasis file paket). Modul ini masih 
sangat sederhana. Tidak ada opsi 
untuk upgrade, hold, dan fungsi- 
fungsi canggih lainnya. 

Paradigma multidistro yang di- 
gunakan memang cukup membuat 
sesuatu menjadi kompleks. Saat ini, 
modul package hanya bisa datang 
dengan fitur dasar. Itu pun sudah 
cukup merepotkan, paling tidak bagi 
helper script, yang kali ini jauh lebih 
rumit dibandingkan dengan modul 
sebelumnya. 


66 05/2008 m INFOLINUX 


Apa yang disediakan helper script? 
Helper script harus menyediakan 
empat hal berikut ini: 

O Variabel $pkg ext, bertipe array. 
Ini merupakan array associative 
dengan dua key: 

@ ext: pattern ekstensi file paket. 
Contoh : *.tgz, atau *.deb 

e desc: Deskripsi pattern ekstensi 
dalam format string bebas. 
Contoh: Singkong Package File 
(“.tgz). 

O Variabel $cmd i, bertipe string 
dan merupakan perintah yang 
bisa digunakan untuk menginstal 
paket. Sertakan absolute path 
apabila diperlukan. Contoh: 

e Slackware: /sbin/installpkg 
e Red Hat: rpm -i 


Sebagai catatan, saat ini, $cmd i 
terbatas pada perintah di mana nama 
file paket merupakan bagian terakhir 
dari perintah. Semua opsi bisa diser- 
takan dalam $cmd_i dan nantinya, 
nama paket akan ditambahkan pada 
akhir $cmd_i. Dengan demikian, apa- 
bila Anda menggunakan opsi tamba- 
han seperti rpm -ivh, atau installpkg 
-root /tmp, maka tuliskan semua hal 
tersebut di $cmd i. Dan, berikan 
spasi extra di akhir perintah. 

@ Variabel $cmd e, bertipe string 
dan merupakan perintah yang 
bisa digunakan untuk mengha- 


i edisi-edisi sebelumnya, kita telah membahas komponen dasar dan modul 
sysinfo. Komponen dasar diantaranya berfungsi sebagai menu dan loader. 
Sementara, modul sysinfo berfungsi untuk menampilkan informasi sistem 


secara mendetail. Di edisi ini, kita akan membangun modul package. 


pus paket. Sertakan absolute path 
apabila diperlukan. Contoh: 

e Slackware: /sbin/removepkg. 

e Red Hat: rpm -e. 


Sebagai catatan, aturan untuk 
$cmd i berlaku pula untuk $cmd e. 
Deretkan semua opsi yang diperlu- 
kan di $cmd e dan nama paket ha- 
rus menjadi bagian paling belakang. 
Dan, program atau perintah $cmd e 
harus bisa menerima nama paket 
lebih dari satu. Dengan demikian, 
seseorang bisa menghapus lebih dari 
satu paket sekaligus. 

Untuk $cmd i dan $cmd e, apa- 
bila tool package management dis- 
tro yang Anda gunakan tidak bisa 
bekerja dengan pola-pola yang kita 
sebutkan sebelumnya, maka setidak- 
nya ada dua cara yang bisa dilaku- 
kan: ubahlah source noppanel agar 
sesuai dengan sistem Anda, atau gu- 
nakan helper script tambahan agar 
dapat menerima input seperti pola 
yang kita terima dan dapat mener- 
jemahkan pola tersebut agar dapat 
dimengerti oleh tool package mana- 
gement yang sesungguhnya. 

Apabila package management 
Anda mendukung aksi dry run atau 
test sebelum sungguh-sungguh meng- 
install atau menghapus paket, maka 
sertakanlah opsi tersebut di $cmd i 
dan $cmd_e untuk menguji. 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL GONTROL PANEL 


























30 Package Management Down 
Installed packages ‘Install new package | 
[select |Package | E |Description [size ga 
O at at (delayed command execution) 110 | | 
O atk atk 1890 
[ attr attr (tools for using extended attributes on filesystems) 220 
audiofile audiofile (audio support library) 540 
D aumix aumix (GTK+/ncurses audio mixer) 210 
autoconf autoconf (generate configuration scripts) 1860 
autofs autofs (kernel-based automounter) 200 
automake automake (a Makefile generator) 1390 
OD bash bash (sh-compatible shell) 1570 
] be bc (An arbitrary precision calculator language) 240 
bdftopcf bdftopcf 20 
beforelight beforelight 20 
bigreqsproto bigreqsproto 10 
O bin bin (some command-line utilities) 180 | 
bin86 bin86 (8086 assembler/loader) 150 | 
binutils binutils (GNU binary development tools) 13720 | 
bison bison (parser generator similar to yacc) 1020 


bitmap bitmap 


Removing package /var/log/packages/bigloo-3.0c-i486-3nop... 
Removing files: 
--> Deleting symlink /usr/lib/bigloo/3.0c/libbigloocalendar_u-3.0c.a 
--> Deleting symlink /usr/lib/bigloo/3.0c/libbigloocalendar_u-3.0c.so 
--> Deleting symlink /usr/lib/bigloo/3.0c/libbigloofth_u-3.0c.a 
--> Deleting symlink /usr/lib/bigloo/3.0c/libbigloofth_u-3.0c.so 
--> Deleting symlink /usr/lib/bigloo/3.0c/libbigloomail_u-3.0c.a 


693 installed packages found. 





150 


|| 
ajo 


r 








Uninstall | 








Daftar paket yang terinstall. 


e Variabel  $installed pkg fbody, 
bertipe string dan merupakan tu- 
buh fungsi di mana: 

e Berfungsi untuk mendapatkan 
semua paket yang terinstal di 
sistem. 

e Tidak menerima argumen apa- 
pun. 

e Mengembalikan satu nilai beru- 
pa array terurut dengan pola: 


array | 

array (“paket 1’, “deskripsi 
paket 1 (satu baris)", Wawan 
paket 1 integer), 

array (“paket 2', “deskripsi 
paket 2 (Satu baris)", Wkuran 
paket 2 integer), 

array (‘paket n’, “deskripsi 
paket a (Satu baris)", Waaa 


paketensinteger), 
E 


Perlu diingat bahwa $installed_ 
pkg fbody adalah tubuh fungsi, bu- 
kan deklarasi fungsi. Fungsi untuk 
kebutuhan ini akan dibuat secara 
dinamis oleh modul package. 

Parsing atau kegiatan lain yang 
lebih merepotkan mungkin harus di- 
lakukan untuk mendapatkan struk- 
tur data yang dikembalikan oleh 


68 05/2008 E INFOLINUX 


fungsi ini. Tentu saja, ini semua ter- 
gantung pada package management 
yang Anda gunakan. 


Module package 
Di dua edisi sebelumnya, pada saat 
pembahasan komponen dasar, kita 
telah mempersiapkan kerangka 
modul package (direktori modules/ 
package). Kerangka itu akan kita 
pergunakan kembali, hanya, kita 
menambahkan beberapa file, se- 
hingga isi direktori modules/package 
berubah menjadi: 

S les =i 

distro singkong! (php 

functions.php 

init. php 

module.php 

package.png 


Beberapa catatan: 

O file baru pertama adalah dis- 
tro_singkong1.0.php. File ini 
merupakan helper script untuk 
distro singkong 1.0. Bacalah pem- 
bahasan-pembahasan sebelum- 
nya apabila diperlukan, tentang 
aturan-aturan helper script. 

O File baru kedua adalah func- 
tions.php, yang mendefinisikan 
berbagai fungsi yang digunakan 
oleh modul package. Disarankan, 
semua nama fungsi untuk modul 
diawali dengan <namamodule>_, 


seperti package . 

e File init.php, module.php dan 
package.png adalah file-file lama. 
Tentu saja, kita telah mengubah 
isi module.php karena file tersebut 
merupakan file utama modul pack- 
age yang kita bahas di tulisan ini. 


init.php 
File ini adalah file definisi modul dan 
tidak berubah dari pembahasan se- 
belumnya. Isinya dituliskan ulang 
untuk referensi. 
<? 
SHOppenel resource = array | 
“name” => “package”, 
“icon” => “package. png”, 
“desc” => “Package Management”, 
“category” => “SOFTWARE”, 
“access level” => “roor”, 


main” => “module pap” 


Vise 


BS 


distro_singkong1.0.php 
Berikut ini adalah isi file distro_ 
singkong1.0.php. Sesuaikan dengan 
distro yang Anda gunakan. 
/* 
* Noprianto 
* Singkong 1.0 package helper 
script 
* 2008 


* 


w GA 

* 

= 

SpKGnext = array (“ext s>"! , COZ", 
“desc” => “Singkong Package File 
oz 

Semel L isbn insta ole We 


Scmd_e “/sbin/removepkg “; 


Sinstalled pkg fbody = ' 


Sdir = “/var/log/packages/”; 
Slines - 6; 


a array); 


LE (Sdh —'opendir (sdir)) 


{ 


while ( (Sfile = readdir (Sdh)) !== 


www.infolinux.web.id 


false) 
{ 
Le (Stile le Yl’ Ge Sile la N) 


{ 


Spkgetiles (| = cule, 


sort (Spkg files); 


for SE 0, Sf count (opkg iles); 
Sf++) 
{ 
Sfile = akg ales [gE] 
$ra = topen (Seir . NYI > idle, 
Sea, 
LE Sen) 
{ 
for ($1=0; $i<Slines; $i++) 
{ 
Sline = fgets ($fh); 
iE ($i == 2) 
{ 


Seizearr = explode (“:", 


Sline) ; 
Ssize = tram(Sssigearr 1); 
} 
else 
1E ($i == 5) 
{ 
Sdescarr = explode (“:”, 
Sline); 
Sname = trim($descarr[0]); 
Sdese = trim(Sdescarr [11 
} 
} 
fclose ($fh); 


} 


Sfcarr = array (Sname, $desc, 
Ssize); 


pias called pro eo: 


} 


return installed pig; 


Vo 
| 


Sebagai penjelasan, kita akan 
membahas variabel $installed_pkg_ 
fbody. Di slackware, registry paket 
yang terinstall tersimpan sebagai file- 
file di direktori /var/log/packages/: 


www.infolinux.web.id 


$ ls -1 /var/log/packages/ 
a2ps-4.13b-1386-2 
asean osn eka 
aaa elmkilos-=-12, 0. 0-1486=3 

caa Belt. o-noarch = il 
aalib-1.4rc5-1486-2 
abiword-2.4.6-1486-1nop 
acota lal 
aele2.2,397127486 2 


Setiap file tersebut berisikan 
deskripsi paket seperti contoh beri- 
kut: 

$ head -n7 /var/log/packages/a2ps- 
4.13b-1386-2 
PACKAGE NAME: aapa Aa ee 
COMPRESSED PACKAGE SIZE: 859 K 
UNCOMPRESSED PACKAGE SIZE: 3140 K 
PACKAGE LOCATION: /var/log/mount / 
singkong/ap/a2ps-4.13b-1386-2.tgz 
PACKAGE DESCRIPTION: 
a2ps: azps (any to Postseripe Alter) 
a2ps: 

Apa yang kita lakukan adalah: 

O Membaca semua file paket yang 
ada. 


Spkg files = array(); 


LE (Sdh = opendir (Sale), 


{ 


while ( (Sfile = readdir (Sdh)) 


!== false) 
{ 
if (Sile l= Y7 eG Stile l= 
Waa 
{ 
Spkg_files[] = Säle; 


} 


} 
e Mengurutkan array file paket. 


sort ($pkg files); 

@ Untuk setiap file paket yang di- 
dapatkan, bacalah enam baris 
pertama dan dapatkan informasi 
dari baris 3 dan 6 (atau 2 dan 5, 
apabila dihitung dari 0): 

e Baris 3, untuk mendapatkan 


ukuran. Contoh: UNCOM- 
PRESSED PACKAGE SIZE: 
3140 K. 


e Baris 6, untuk mendapatkan 
nama paket dan deskripsi satu 


TUTORIAL GONTROL PANEL 


baris. Contoh: a2ps: a2ps (any 
to PostScript filter) 


Sline = fgets ($fh); 
LE (Sa == 2) 
{ 
Ssizearr = explode (“:”, 
Sline); 


Ssize = trim(ssizearr [1]); 


Sdescarr = explode (“:”, 
Slane): 
$name = trim($descarr[0]); 


Sdesc = trım(sdescearr (11); 


@ Setelah informasi didapatkan, ar- 
ray untuk per satuan paket pun 
dibangun dan ditambahkan ke 
kembalian fungsi. 


Sfcarr - array (Sname, Sdesc, 


Ssize); 
Sıinscealleenpkg| = eat: 
functions.php 
Berikut ini adalah isi file functions. 
php: 
<? 
/* 


* package function 
* Noprianto, 2008 
* GP iin 


* 


53 


function package list pkg 
@ıinstalledipkgrfbody, „model, 


Slabel pkg) 
{ 

while (gtk: :events pending ()) | 
gtk::main iteration(); } 

SE = create Function (""” , installed! | 
pkg tbody); 


Sinstalled pkg = $f(); 


Smodel -> clear(); 


foreach (sinstalled pkg as Spk => 
SPV) 


INFOLINUX = 05/2008 69 


TUTORIAL GONTROL PANEL 


{ Sout .= “\n\nDone.”; else 


{ 


Svalues = array (0) ; Sigler => pet text oe), Stb = new GtkTextBuffer(); 


for (21-0, Si<coumt, (Sow); Sit) Seve => pet buffer (T0) Sige => get text (“Please 


( waleri as 
values] = Spy lei); packages lise pkg (installed jaka Des => get ess ($T) ; 
) fbody, $model, $label_pkg); 
Smodel -> append ($values); } 
} } Şreal cmd Seto. en 
for (Sisip Siscoune (speackages), 
Sinto = count (Sanstal led pkg) . * $i++) 
installed packages found.” ; Einer ion package toggle (widget, ( 
Şlabel pkg => set _ text ($info) ; Srow, Smodel) AE cmo = = 
{ Spackages [Si]; 
) Siter = $model -> get iter ($row); } 


Aval mode lu get value (steer, 


function package install pkg 0); while (gtk: :events pending()) { 
(Swidget, „data, emd i, ŞEV, Smodel -> set (Siter, 0, !Sval); gtk: main iteration |: ) 

Sparent, $model, Slabel pkg, ) 

Sins ta led pkg Hood) $out = Shell eee (greal cme) 
{ function package uninstall pkg Sout = Manone.” g 


mwidget, model, parent, semdre, 
ŞEV, Ss lobelspkg, Sinstalled pkg $to => pet text ($out); 
pegue = trim($data => get fbody) ŞEV => get butter ($T) ; 
filename ()); { 


iE prallen == NI) Spackages = array(); 


{ Srows = „model => iter a Package list pkg (installed! pkg 

$errmsg = “Please choose package children (NULL) ; Ebody, model, Slabelspka), 
near: for (Si-0; SixSrows; Ši++) ) 

Sdialog = new GtkMessageDialog { 


(Sparent, 0, Gtk: :MESSAGE_ERROR, Sheer models get iter ($1); ) 


@ieleg = BULTONS OK, Serang) ; Scheek- model => get value 


(Site, 0), /* 
$dialog => get markup ($errmeg) LE (Seige == 1) “end or: function 
Sdialog -> set title (“Error ( */ 
occurred”); Spackages [|] = model —> gee, 2> 
edialeg => un) value (Siter, 1); 
Sdialog -> destroy (); } Penjelasan: 
} } @ Untuk user interface, kita akan 
else membahasnya pada pembahasan 
{ if (count ($packages) < 1) module.php. 
{ O Fungsi package_list_pkg adalah 
Serrmsg = “Please select package fungsi yang akan mendapatkan 


Stb = new GtkTextBuffer () ; semua paket yang terinstal dan 


kemudian menggambarnya ke 


MESE” g 


$T => get text (“Please Sdialog = new GtkMessageDialog 


Walt. oor: 


Stv => set buffer (Stb) ; 


(Sparent, 0, Gtk: ¡MESSAGE ERROR, 
Gek. BUTTONS OK, »eremsg); 


treeview. Fungsi ini juga akan 
membangun fungsi secara dinamis 
berdasarkan variabel $installed_ 


Soraleog => get markup en ems); pkg fbody. 
Şreal cmol Sue o ale Şdialog => ger title ape Fungsi package_install_pkg 
file; occured”) ; adalah event handler untuk tombol 
Sdialog -> run(); Install. Fungsi ini akan memeriksa 
while(gtk::events pending()) { Sdialog -> destroy (); file paket yang dipilih oleh user 
gtk::main_iteration(); } dan kemudian memanggil tool 
Sout = shell exec ($real_cmd); } package management sistem un- 


70 05/2008 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


tuk menginstall file paket. Fungsi 
ini akan mempergunakan variabel 
$emd_i. 

O Fungsi package toogle adalah 
event handler untuk GtkCellRen- 
dererToggle yang kita gunakan 
(checkbox). 

O Fungsi package uninstall pkg 
adalah event handler untuk tom- 
bol Uninstall. Fungsi ini akan 
memeriksa paket-paket yang di- 
pilih (dengan checkbox) untuk 
dihapus. Apabila semua kondisi 
terpenuhi, fungsi akan memanggil 
tool package management sistem 
untuk menghapus paket-paket 
terpilih. Fungsi ini akan memper- 
gunakan variabel $cmd e. Setelah 
menghapus, kita akan memang- 
gil fungsi package list pkg untuk 
memperbarui penampilan daftar 
paket terinstal. 

@ Untuk operasi yang membutuhkan 
waktu panjang, kita bisa memper- 


gunakan kode berikut: 
while (gtk: :events pending ()) | 
gtk: main iteration(); } 
module.php 


File module.php adalah file utama 
modul kita. Di dua pembahasan se- 
belumnya, kita hanya menampilkan 
sebuah GtkWindow kosong. Timpa- 
lah module.php lama Anda dengan 
isi file berikut: 

/* 

* Noprianto, 2008. 

> GR. 

en 


/* 
* 
* don’t edit 
a 
require ("eonf.php”); 
require once (“modules/package/ 


functions. php): 


TE (module imit Cet [0], _ PIUS ; 
false), == false) die (“module imit 
failedin”); 


global Salsa name; 
/* 
* end of don't edit 
= 


www.infolinux.web.id 


/* 
* Distro check 


= 


Spkg ext = array (); 
canstaliled pkg tbody = MM, 
Scmd i = W g 


Scmd_e = un: 


require (“modules/package/distro_ 


Sdistro name.php”): 


/x 
* End of Distro Check 


* 


= 


/* 
* main 


* 


N 


i (Sewa a == E == WW || 
count (Sela) ext) < 1 || Sinetal led: 
pkg tbody == 5) 
{ 

Serrmsg = “Insufficient 
ınrermation.”; 

Sdialog = new GtkMessageDialog 
(null, 0, Gtk::MESSAGE ERROR, Gtk:: 
BUTTONS RON Serrmsg); 


gdirialog => get markup ($errmeg) ; 

şdiralog => get title Error 
occured” )- 

Sdralog => zum); 


Sdialog -> destroy (); 


else 


Spackagespixbur = GCdkbaxbut 
new from file (“modules/package/ 


package.png”); 


Swin = new GtkWindow (); 

wala => get title (“Package 
Management”); 

win => Comnet eimole (“destroy” , 
array (“Gtk”, “main Guit”) ) p 

win => get size TEGESE (600, 
400); 


Swan => get TEGA (package 


TUTORIAL CONTROL PANEL 


pixbur), 


Snb = new GtkNotebook () ; 


//first page 

//tree view 

U 

Te 

Smodel = new GtkListStore (Gtk :: 
TYPE, BOOLEAN, Gtk +2 TYPE SPRING, 
Gelk 33 TYPE STRING, Gek ge TDT 
LONG) ; 


Sheader = array (“Package”, 


“Description”, “size; 


Streev = new gtkTreeView (Smodel); 


peel renderer = new 
GtkCellRendererToggle (); 

Ş$cell renderer => get property 
(“activatable”, true); 

Scolum = new GtkTreeViewColumn 
(“select”, col renderer, “active”, 
OR; 

Şeell renderer => comes: 
(MEogglec”, “package toggle”, 
Smodel) : 


Ştreey => append column. column | 


//header 

for (Si=0; Si<count (Sheader) ; 
$i++) 

{ 

$cell renderer = new 
GtkCellRendererText () ; 

Scolumn = new GtkTreeViewColumn 
(header [Sa], Sesi xenderar, 
texte’, Siti)? 

Ser => append) seo! unm 


(Seokumm) ; 


} 


//scrolled win 
Sscrolled win list = new 
GtkScrolledWindow (); 
Seco les win list => seb policy 
(GE 33 POLICY AWTOMATTC, SEK 
POLICY AUTOMATIC); 
ŞScrolled win ligt add 


(Streev) ; 


PECKEV remove = New GEekTexeVilew |; 


texty remove => eet ecilrtable 


INFOLINUX = 05/2008 71 


TUTORIAL GONTROL PANEL 


(false); 
Sscrolled win remove = new 
GtkScrolledWindow (); 
Ssenol led win remove => scr. Policy, 
(Gek s: POLICY AUTOMATIC, Sek 
POLICY AUTOMATIC) ; 
pscrol led win remove => add 


tere remove) 


label pkg = new Geklabel(); 


Sorn Uninstall = new ErkButton 


(Wadas bal 12) 6 


Sbensunınstall => connect 


elleked 7 “package vminstall kg”, 


model, win, SEM e, Stexztevyrremove, 


Şlabel pkg, $installecd! joke moody) ; 


//attach to list's main table 

peable list = new Gektable (20, 
12, true) 

Stable list -=> attach (Şecrollec 
O 12 MIA 

Ş$tcable list => attach (Şecrollec 
win remove, ©, 12, 14, 18), 

Şcable list => attach (label pkg, 
D, 5y on, 20) 7 

Ş$cable list => attach (otm 
wimana I. 9; 12, IB, 20) p 

// end of first page 

// 


//second page 
ii 


Sfilter = new GtkFileFilter(); 
See => get name Seks 

ext [“desc”]); 
ilter => Ade pattern (Sales) 


ext [“ext”]); 


SbEn pkg = new GtkB11eChooserButton 


(“Select package”, Ge s FILI 
CHOOSER ACTION OPEN): 
Sorn pkg -=> acd ilter ($iilrer) ,; 


Stextv install = new 
GtkTextView(); 
Seek install => get editable 


(false); 


//scrolled win 
Sscrolled win new = new 


GtkScrolledWindow (); 


72 05/2008 E INFOLINUX 


Şscrolled win new => See policy 
(Gtk :: POLICY AUTOMATIC, Gtk 
POLICY AUTOMATIC); 

Şscrolled win mew => add a 


install); 


gorn install = new StkButrten 
(“oinseali”).: 

POEM install -> connect 
Melneked “packege install 
pkg”, btn pkg, Sena 1, etek 
install, $win, model, $label pkg, 
Sınscalledpkagrrbody); 


Steblesnew = new GCekrable (12, 12, 
true); 

Şcable new => artach (Sloka jaka, 0, 
OG 0y 2) 

Peco le new => attac (Şota 
install, 9,212 2 

Şcable new => attach (ec ol 
win new, 0, 12, 2, 12), 

//end of second page 

Y 


//main frames 

sub list = new GtkEzame(); 

Şmo list => acc! ($table 1ist) p 

Snb_ list info = new GtkLabel 
(‘Installed packages’); 

Jala => append!) page ($no list, 
Sab List a hate) z 


Snb new = new GtkFrame () ; 

sib new => add (Stable mew); 

galo new info = new GtkLabel 
(‘Install new package’); 

Snb => append page (Snb new, 
pnb Mew me) > 

//end of main frames 

u 

Pi 


Swin -> add (Snb); 


Swan => show all (0; 


//get installed packages 

//make it the last, to ensure all 
widgets are shown. 

package list pkg ($installed peg 
Foody, model, Slabel pkg); 


Gtk :: main(); 


Penjelasan: 
O Bacalah pembahasan edisi se- 
belumnya apabila diperlukan. 


Untuk pembahasan ini, kita tidak 
akan membahas lagi apa yang 
telah dibahas di edisi sebelumnya 
seperti pemanggilan helper script, 
window utama serta user interface 
secara umum. 

O Tampilan kita akan mempergu- 
nakan GtkNotebook, dengan lay- 
out per halaman mempergunakan 
GtkTable. 

e Halaman pertama untuk me- 
nampilkan daftar paket terin- 
stal dengan treeview, sebuah 
text view untuk menampilkan 
output program, sebuah button 
uninstall dan sebuah label ten- 
tang informasi jumlah paket. 
Untuk widget yang perlu scroll, 
kita akan mempergunakan 
scrolled window. 

e Halaman kedua untuk menye- 
diakan fasilitas instalasi file pa- 
ket. Sebuah file chooser button, 
tombol install dan text view 
akan dipergunakan. Untuk 
widget yang perlu scroll, kita 
akan mempergunakan scrolled 
window. 

@ Untuk tree view, kita akan mem- 
pergunakan 4 kolom: 

e 1: checkbox (toggle), untuk pe- 
milihan paket. Cell renderer 
yang dipergunakan adalah Gt- 
kCellRendererToggle. 

@ 2: namapaket. 

e 3: deskripsi paket. 

@ 4: ukuran terinstal. 

Tampilan yang kita buat memang 
belum terlalu menarik dan full-fea- 
tured. Tapi, sepertinya sudah men- 
cukupi untuk package management 
frontend sederhana. 

Silakan memodifikasi agar sesuai 
dengan keinginan Anda. Sampai di 
sini dulu pembahasan kita. Sampai 
ketemu pada pembahasan modul 
lainnya. m 

Noprianto [noprianto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 





WORKSHOP PROGRAMMING 


Tip dan Trik Operasi File di PHP 


Untuk menangani suatu aplikasi yang berkenaan dengan 
file dan direktori di PHP, Anda pasti membutuhkan fungsi- 
fungsi yang berkenaan dengan penanganan file di PHP. 
Berikut beberapa tip dan trik operasi file di PHP. 


Persiapan 

Sebelum menjalankan skrip-skrip di bawah ini, terdapat 

beberapa hal yang harus Anda lakukan. 

O Pastikan paket Apache, PHP5, dan MySQL (opsional), 
sudah terinstalasi dengan baik pada sistem Anda. 

O Direktori yang digunakan dalam latihan ini menggu- 
nakan direktori user dir yang terdapat di /home/su- 
priyanto/public html/IL05-2008. 

e Ubah kepemilikan direktori kerja (dalam contoh ini 
folder IL05-2008), agar dimiliki oleh user Apache yang 
dalam hal ini adalah user www-data. 

$ sudo chown -R www-data:www-data /home/supriyanto/ 


Public html 110532008 


Tip dan trik operasi file 
Mengecek status file. Untuk mengetahui status suatu 
file pada suatu file system, Anda dapat menggunakan 
fungsi file_exist() yang terdapat di PHP. Buat sebuah file 
bernama dummy.txt di direktori kerja, kemudian ketik- 
kan skrip file-exist.php berikut di folder yang sama. 
<?php 
// mengecek untuk memastikan apakah file yang dimaksud 
ada 
j// hasil “rile exists” 
echo ile eka ses (“aunty sexe ? ble cs Ses? “mile 
does not exist”; 


Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 














< - dhi e fit [D http://localhost/-supriyanto/ILO5-2008/file-exist.php 





@ Getting Started EN Latest BBC Headlines 


File exists 


Mendapatkan informasi file. Untuk mendapatkan da- 
tail informasi suatu file, seperti ukuran file dan tipe 
file, Anda dapat menggunakan fungsi stat(), filesize(), dan 
filetype() yang terdapat di PHP. Masih di direktori kerja 
yang sama, ketikan skrip dibawah ini dengan nama file- 
size and file-type.php. 
<?php 
// set nama file 
Sale = “dumy Exe”; 
// mendapatkan info statistik file 
Sinto = Stat (Stile) p 
print (Sine); 
// mendapatkan info tipe file 
$type = filetype ($file); 


74 05/2008 E INFOLINUX 








echo “File type is $type\n”; 

// mendapatkan info ukuran file 
Ssize = filesize (Sfile): 

echo “File size is $size bytes\n”; 


// apakah file dapat dibaca? 


echo is readable ($file) ? “File is readable\n” ‘Pile is 
not readable\n”; 

// apakah file dapat ditulis? 

echo is writable($file) ? “File is writable\n” “File is 


not writable\n”; 
// apakah file dapat dieksekusi? 
echo is executable ($file) ? “File is executable\n” 


“File is not executable\n”; 


25 







File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 
€- -æ (i [O httplocalhost/-supriyanto/lLo5-2008/file-size and file-type.php č i — Je») [ooe 8 
@ Getting Started EN Latest BBC Headlines 

Array ( [0] => 2049 [1] => 2040029 [2] => 33188 [3] => 1 [4] => 1000 [5] => 1000 [6] => -1 [7] => 
18349 [8] => 1207481861 [9] => 1207481857 [10] => 1207481857 [11] => -1 [12] => -1 [dev] => 
2049 [ino] => 2040029 [mode] => 33188 [nlink] => 1 [uid] => 1000 [gid] => 1000 [rdev] => -1 [size] 
=> 18349 [atime] => 1207481861 [mtime] => 1207481857 [ctime] => 1207481857 [blksize] => -1 
[blocks] => -1 ) File type is file File size is 18349 bytes File is readable File is not writable File is not 
executable 










































Membaca isi file ke dalam suatu array atau string. Un- 

tuk membaca suatu file yang terdapat pada local file 
ataupun remote file, Anda dapat menggunakan fungsi 
file get contents() ataupun fungsi file() yang terdapat di 
PHP. Ketikkan skrip file get contents.php berikut untuk 
membaca file dummy.txt ke suatu array. 


<pre> 
<?php 

// set nama file 

Stile = “Gummy txt 5 

// membaca isi file ke dalam suatu array 
SdataArr = file (Sfile) ; 

preine r (gdataArr) z 

// membaca isi file ke dalam suatu string 
şdatastr = ile get contents (gile) z 

echo SdataStr; 

2> 


</pre> 





File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 


< -»- e ft D http://localhost/-supriyanto/ILO5-2008/file_get_contents.php |») IG 3 SA 


























P Getting Started B} Latest BBC Headlines 

Array 

( 
[0] => ------------------------- 2-2 ee ee eee anana ee aa ananem anana nana anana anane 
[1] => TCExam is subject to the following GPL license. Additionally, you can't remove 
[2] => the original TCExam logo, copyrights statements and links to Tecnick.com and 


[3] => TCExam websites. 


[4] => ------------- HH 00H 











Membaca beberapa baris dari suatu file. Untuk mem- 
baca suatu baris maupun beberapa baris yang terdapat 
pada suatu file, Anda dapat menggunakan fungsi file() 
di PHP. Sebagai contoh, ketikan skrip function-file.php 
berikut ini untuk mencetak baris pertama, baris terakhir, 


www.infolinux.web.id 


baris ke-5, dan baris ke 2-6, dari file dummy.txt. 
<pre> 
<?php 
// membaca file ke dalam sebuah array 
Sdata = file(‘dummy.txt’) or die (“Cannot read file”); 
// mendapatkan baris pertama 
Scho Sdatal0) „nz: 
// mendapatkan baris terakhir 
echo end ($data) . “In”; 
// mendapatkan baris ke-5 
echo Sdata MI” An. 
// mendapatkan baris ke 2-6 
Slınes = errasysasliee (data, 21,5), 
echo implode (“\n”, Slines); 


Ps 





File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 











< - - e ft D http://localhost/~ supriyanto/ILOS-2008/function-file.php Iz] >) Cr 





P Getting Started Latest BBC Headlines 


TCExam is subject to the following GPL license. Additionally, you can't remove 
the original TCExam logo, copyrights statements and links to Tecnick.com and 


TCExam websites. 





Menghitung banyak baris, kata, dan karakter pada 
I: file. Untuk menghitung banyak baris, kata, 
dan karakter yang terdapat pada suatu file, Anda dapat 
menggunakan fungsi file_get_contents(), strlen(), dan 


str_word_count(). Ketikkan skrip filegetcontents_strlen_ 


strwordcount.php dibawah ini untuk menghitung ba- 
nyak baris, kata, dan karakter yang terdapat pada file 
dummy.txt 


File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 
€->-@ 
P Getting Started EN Latest BBC Headlines 

Counted 346 line(s). 

Counted 18349 character(s) with spaces. 
Counted 14921 character(s) without spaces. 
Counted 2971 words. 

















Ga la http ://localhost/~ supriyanto/ILO5-2008/filegetcontents_strlen_strwordcount.php y 





<pre> 
<?php 

// set nama file dan path file 

Stile = “dumny txt: 

// membaca isi file ke dalam string 

Soul = iile get contente (Sile) or die (“Cannot read!) Erom 
file”); 

// membaca isi fiel ke dalam array 

Sarr = file ($file) or die (“Cannot read from file”); 

// menghitung jumlah baris 

echo “Counted “. sizeof (Sarr) lime (Ss). Mal s 

// menghitung banyak karakter, dengan spasi 
SnumCharsSpaces = strlen($str); 

echo “Counted $numCharsSpaces character(s) with spaces. \ 
DD; 

// menghitung banyak karakter, tanpa spasi 

ŞmewStr = ereg_replece(" | \(sspeces iit 2 Sta 
SnumChars = strlen(SnewStr) ; 


echo “Counted $numChars character(s) without spaces.\n”; 


// menghitung jumlah kata 


www .infolinux.web.id 





WORKSHOP PROGRAMMING 


SnumWords = str word count (Sstr) ; 
echo “Counted $numWords words.\n”; 
25 


</pre> 


Menulis sejumlah string ke suatu file. Untuk menulis se- 
Dina: string ke suatu file, Anda dapat menggunakan 
fungsi file put contents() di PHP. Buat sebuah file ber- 
nama tulisfile.txt, kemudian ketikkan skrip file put con- 
tents.php berikut ini untuk menulis sejumlah string ke file 
tulisfile.txt. 

<?php 

// mendefinisikan string yang akan ditulis 

Sdata = “All the world's a stage\r\nAnd all the men and 
women mess ly ple east 

// menulis string ke file 

ile put contente | “emi asile, txt”, data) or de Connor 
write to file”); echo “File successfully written.”; 


2s 


Menghapus suatu baris yang terdapat di file. Untuk 

menghapus suatu baris yang terdapat pada suatu file, 
Anda dapat menggunakan fungsi file() yang terdapat di 
PHP untuk membaca file ke dalam array, menghapus 
baris, dan kemudian menuliskan kembali file tersebut 
dengan menggunakan fungsi file_put_contents(). Ketik- 
kan skrip file_put_contents_2.php berikut untuk mengha- 
pus baris ketiga yang terdapat pada file dummy2.txt. 

<?php 

// set nama file 

Stile = “umm txt": 

// membaca file ke dalam suatu array 

Sdata = file(Sfile) or die(“Cannot read file”); 

// menghapus baris ketiga 

unset (Sdata[2]); 

// re-index array 

Sdata = array values (Sdatea); 

// menuliskan data kembali ke file 

ile put contents (iile, implode ($data)) or dre ( Cannoe 

write to file”); 

echo “File successfully written.”; 


2s 


Meng-copy suatu file. Untuk meng-copy suatu file yang 

terdapat pada suatu direktori ke direktori lainnya, 
Anda dapat menggunakan fungsi copy() yang terdapat di 
PHP. Sebagai contoh, ketikan skrip function_copy.php 
berikut untuk mengcopy file dummy.txt ke dummy.txt. 
backup. 

<?php 

// Skrip lengkap code ini dapat dilihat pada file 


// yang disertakan pada DVD InfoLINUX edisi ini. 


2> 


Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 05/2008 75 





WORKSHOP DISTRO 


TGExam, Sistem Ujian Berbasis Komputer 


Beragam aplikasi open source yang berguna di dunia 
pendidikan, sudah terdapat di Linux. Salah satunya adalah 
TCExam, aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat 
sistem ujian berbasis komputer. 


Pada platform Linux, salah satu aplikasi open source 
1 untuk mempermudah proses pembuatan sistem ujian 
berbasis komputer adalah TCExam. Sebagai aplikasi 
open source, aplikasi ini telah memiliki beberapa fitur, 
yang di antaranya: 
O Free dan open source. 
@ Mendapat dukungan dari komunitas. 
@ Mendukung berbagai macam platform. 
O Memiliki beberapa model test/ujian. 
O Kemampuan meng-import dan meng-export data. 


Aplikasi TCExam, dapat di-download pada halaman 
download di url http://www.tcexam.com. Saat penu- 
lisan artikel ini, aplikasi TCExam yang digunakan adalah 
tcexam 5 3 000.zip. File ini dapat juga Anda temukan 


pada bonus DVD InfoLINUX edisi ini. 


Sebelum dapat menginstalasikan TCExam dengan 
baik, pastikan beberapa paket berikut telah terinsta- 

lasi dengan baik pada sistem Ubuntu Anda. 

O Apache web server >= 2.2.4. 

e PHP >=5.2.3. 

O MySQL >= 5.0.45. 

© LaTeX >= 2.09. 

O ImageMagick >= 7:6.2.4.5. 

O Ghostscript >= 8.61. 


Setelah menginstalasikan semua paket yang dibutuh- 
kan oleh TCExam, berikutnya Anda akan mengonfigura- 
sikan database MySQL. Secara default, administrator 
password MySQL diset dalam blank password. Untuk 
alasan keamanan, ada baiknya default password adminis- 
trator MySQL ini Anda berikan password. 
S sudo su - 


# mysqladmin -u root password newpassword 


Setelah selesai, restart service MySQL. 
$ sudo /etc/init.d/mysql restart 


Anda juga dapat menambahkan user lain ke dalam da- 
tabase MySQL, dengan mengetikkan perintah sebagai 
berikut: 
+ mysql -u root -p 
mysql> use mysql; 
mysql INSHRT INTO user (host, user, password select 


privy, ingert priy, update priy, delete priv, Create 


76 05/2008 E INFOLINUX 





priv, drop priv, alter priy) VATES (localhost, 
“supra yango 7 PASSWORD “sup ale VI NX ee, 


a sal PLUSH PRIVILEGES: 


Catatan: Anda dapat memberikan user Anda hak akses 
yang lain dengan memberikan nilai Y, dengan melihat 
field lengkap hak akses yang terdapat pada tabel user di 
database MySQL. 
Setelah selesai, restart service MySQL. 

$ sudo /etc/init.d/mysql restart 


root@supriyanto-laptop: ~ Sa (ele 
File Edit View Terminal Tabs Help 
root@supriyanto-laptop:-# mysql -u root -p 
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 26 
Server version: 5.0.45-Debian lubuntu3-log Debian etch distribution 


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 


mysql> use mysql; 
Reading table information for completion of table and column names 
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A 


Database changed 

mysql> select “from user where user-'supriyanto' : 

a a a a a a a a a aaa 
o ee 
Pr a a a o 4 -- 


o E nn nn nn nn nn nn 











ernennt 


Bb. sebuah database bernama tcexam yang akan di- 
gunakan oleh aplikasi TCExam. 


$ mysqladmin -u supriyanto -p create tcexam 





supriyanto@supriyanto-laptop: ~ 


File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@supriyanto-laptop:{~$ mysqladmin -u supriyanto -p create tcexam i 


Enter password: 





Setelah selesai mengonfigurasikan MySQL, berikut- 
In: Anda akan mengonfigurasikan PHP. Untuk dapat 
menggunakan TCExam dengan baik, PHP yang terdapat 
pada sistem Anda harus mendukung sistem dan librari 
yang digunakan oleh TCExam. Beberapa parameter pada 
file /etc/php5/apache2/php.ini yang harus Anda ubah di- 
antaranya sebagai berikut: 

$ vim /etc/php5/apache2/php.ini 


date.timezone = Europe/Rome 
arg separator. output = Y&amp;” 
magic quotes goe = On 
Magıesquortesiruntime = OLE 


magic quotes sybase = OE 





File Edit View Terminal Tabs Help 
; Maximum size of POST data that PHP will accept. 
post max size = 8M 


; Magic quotes 








Tambahkan juga beberapa parameter berikut pada file 
/etc/apache2/apache2.conf. 


$ sudo vim /etc/apache2/apache2.conf 


zdeaperaukecherser UFB 

dng value ag sepataten upu “Sana,” 
php value magic quotes gpc On 
pio ve US magie quotes runtime OLE 


php value magic quotes sybase Off 


www.infolinux.web.id 


Setelah selesai, restart service Apache. 
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart 


riyanto@supriyanto-laptop: ~ 
File Edit View Terminal Tabs Help 


# Include the virtual host configurations: 
Include /etc/apache2/sites-enabled/ 


AddDefaultCharset UTF-8 

php value arg separator.output 
php value magic quotes gpc On 
php value magic quotes runtime Off 


"Samp 5" 








Ekstrak file tcexam_5_3_000.zip ke DocumentRoot 
Apache Anda. Dalam contoh ini, file tcexam 5 3 000. 
zip di extract ke direktori /home/supriyanto/public_ 
html. 
$ sudo unzip tcexam 5 3 000.zip -d /home/supriyanto/ 
public hem 





File Edit View Terminal Tabs Help 





1 DA permission file tersebut menjadi milik user 
www-data. 


$ sudo chown -R www-data:www-data /home/supriyanto/ 


public html/TCExam 





= 
File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@supriyanto-laptop:-$ sudo chown 
tml/TCExam 


-R www-data:www-data /home/supriyanto/public 


1 1 Ubah juga permission dari seluruh file di folder / 
home/supriyanto/public_html/TCExam dengan ni- 
lai 777. 


$ sudo chmod 777 -R /home/supriyanto/public html/TCExam 


supriyanto@supriyanto-laptop: ~ 


Ele Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@supriyanto-laptop:-$ sudo chmod 777 -R /home/supriyanto/public_html/TCExaf; 
m 
supriyanto@supriyanto-laptop:-$ | 





1 D file .htaccess yang terdapat pada direktori / 
home/supriyanto/public html/TCExam. 
$ sudo rm /home/supriyanto/public html/TCExam/.htaccess 


Setelah semua dilakukan, berikutnya adalah proses 
1 instalas TCExam. Untuk menginstalasikan TCEx- 
am, jalankan web browser Mozilla Firefox, lalu arahkan 
ke url http://localhost/~supriyanto/TCExam/install/in- 
stall.php. 





IGEXam 5 = Installetion - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 


v @ tt (D http://localhost/- supriyanto/TCExamjinstall/install.php 


@ Getting Started EN Latest BBC Headlines 








TCExam 5 - Installation 


his is the installation script of TCExam 5 by Tecnick.com S.r.l. 


ARNING: this installation process will destroy any database data from previous installations. 
ote that the installation process may take a while, so please be patient and do not hit reload button on browser. 


Note: Sesuaikan lokasi http://localhost/-supriyanto/ 
TCExam/install/install.php dengan letak path yang ter- 
dapat pada sistem Anda. 


Pada halaman instalasi TCExam, terdapat sejumlah 
1 Anta yang harus Anda isikan sesuai dengan 
konfigurasi yang terdapat pada sistem Anda. Sebagai 
contoh, parameter konfigurasi yang terdapat pada sistem 


www.infolinux.web.id 





WORKSHOP DISTRO 


penulis adalah sebagai berikut: 
* db type : MySQL 

* db host : localhost 

* db port : 3306 


* db user :supriyanto 
* db password :supril23 

* db name :tcexam 

* tables prefix :tce_ 


* host URL :http://localhost 

* relative URL :/-supriyanto/TCExam/ 

* TCExam path : /home/supriyanto/public_html/TCE am/ 
* TCExam Port : 80 


Setelah semua parameter terisi, klik button INSTALL 
untuk melanjutkan proses instalasi. 


Pada halaman selanjutnya, Anda melihat informasi 
1 D) ane menunjukan kalau proses instalasi berhasil. 
Jika masih terdapat info 
yang FAIL, silahkan 
di check pada kondisi 
mana proses konfigurasi 
Anda masih terdapat ke- 
salahan. Setelah semua 
OK, klik button click 
here untuk melanjutkan 
penggunaan TCExam. 





@ Getting Started EN Latest BBC Headlines 


TCExam 5 - Installation 





his is the installation script of TCExam 5 by Tecnick.com S.r.l. 
Please wait, this installation may take a while... 


+ start TCExam installation 
+ start database installation 
o create or empty database 
o create database tables. 
o fill tables with default data... [OK] 
+ end database installation K] 
+ start config files update 
o start process tce di 





Proses instalasi selesai. Pada halaman utama TCEx- 
1 6... terdapat kotak username dan password. Isikan 
pada kotak username dengan 'admin' dan password de- 
ngan ‘1234’. Setelah itu, klik button authentication. 


File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 
< r r @ m [E http://localhost/-supriyanto/TCExam/admin/code/index.php 


@ Getting Started EN Latest BBC Headlines 























Authentication 
Dont have a login? Create an account. 








username [admin 
password pere] 
authentication 


In order to access to the different sections of TCExam you must log in using the name and password provided to you by the system administrator 











Setelah memasukkan password dengan benar, Anda 
1 Tana: langsung masuk ke halaman admin TCExam. 
Dari sini Anda dapat langsung memulai pembuatan soal 
dengan menggunakan TCExam. Jika ingin keluar dari 
halaman admin, klik tombol logout yang terdapat di 
menu sebelah kanan. 





File Edit View History Bookmarks Tools Help KaskusMenu 


P Getting Started Latest BBC Headlines 








(ih [E http:/focalhost/-supriyanto/TCExam/admin/codefindex.php 





TCExam 


This is the administration area of TCExam, is a platform and language independent user-friendly software to create, manage and perform online tests. 


From the menu to the left you can access the different sections of the system: 


+ Users 
This sections contains the forms for insert and manage users, to select them and to show the list of the ones currently online. 
Just the registered users granted with a username and a password are entitled to access the public area of the system and perform the tests. 
It is possible to specify different access levels for both the users and the different components and parts of the system (pages, forms, sections). 
TCExam utilizes also another security system to prevent unauthorized access based on the check of the IP addresses. 


opics 
This section contains the forms to insert and modify test topics, the related questions and answers. 
You can select an unlimited number of topics that can be used together for a specific test, and for each topic you can define an unlimited number 
of questions and possible answers. The system will randomly select questions and answers among the available ones. 
TCExam supports both free-answer questions and multiple-answer questions. The latters will be evaluated through a specific evaluation form , 
while the formers will be automatically evaluated. 
All the descriptions of tests, topics, questions and answers support a particular proprietary code (tcecode) that, by using a specific form, allows the 

¡es and text formatting. 


This section includes the form to insert, generate and modify the different tests, the form to evaluate the free answers and the forms to show or 
generate PDF versions of the results, a detailed view of the users' tests and the statistics of questions and answers utilized. 

TCExam rta on a random basis the various questions and related available answers so that all tests for the different users will be different 
from each othe 

Itis also possible to to generate an arbitrary number of tests in PDF format so that they can be printed and utilized for a conventional exam. 


>opyright © 2004-2007 Nicola Asuni - Tecnick.com S.r 


Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 05/2008 77 





ETHERNET CARD 
3C0M 3CGBIC92 1000 Base-LX GBIC for 3Com 3017304 





D-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, 32 bit PCI (Bus 
Master), PnP, Server NIC 





INTEL EXPI9402PT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express 





INTEL EXPI9404PT 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express 





INTEL EXPI9404PTL 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI Express (Low Profile) 





INTEL PWLA8492MT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 





INTEL PWLA8494GT-BLK 4-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 





TRENDNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter 





TRENDNET TEG-PCITXR 
10/100/1000Mbps, Copper Gigabit PCI Adapter ( Realtek Chipset ) 





3COM 3C905CX-TX-M Fast EtherLink 10/100 PCI 





COREGA CO-CG-PCI-TXM-001 1-Port UTP 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Adapter, 


32-bit PCI, WOL 





D-LINK DFE-528TX 1-Port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 32-bit PCl-bus 2.2 
(Bus Master) PnP, 





D-LINK DGE-530T 1-Port UTP 10/100/1000Mbps Auto-sensing, 32-bit PCI-bus 
(Bus Master) PnP, VLAN 





HP 434905-B21 1-port UTP 10/100/1000 PCle Gigabit Server Adapter 





LINKSYS LNE100TX EtherFast 10/100Mbps, UTP, 32-bit PCI, Autosensing, WOL 





TRENDNET TE100-PCIWA/10 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Adapter / Realtec / 
w WOL, Pack of 10 





ZYXEL FN312 Ethernet PCI Adapter, RJ-45 Connector, 1 10/100BASE-T Ethernet port 





FIBRE / GIGABIT SWITCH 
3COM 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 








3COM 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 





3COM 3016487 3Com Baseline Switch 2824-SFP Plus (24 port gigabit + 4 slot SFP) 





ALLIED TELESYN AT-GS900/16 16 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- USS 
grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet 
(Cable Not Included) 





ASUS RX 3041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 1-port WAN USS 43 


ASUS WL 500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, 10/100Mbps USS 
Switch LAN, 1-port WAN 

CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM USS 
CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM USS 


110 


1.010 
1.210 


CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM USS 2.020 


CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM USS 
CISCO 1841 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM USS 


1.290 
1.080 


CISCO 1841-HSEC/K9 1841 Bundle w/AIM-VPN/SSL-1, Adv. IP Svcs, 10 SSL lic, USS 2.260 


64 Flash/256 DRAM 


CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / USS 
256MB DRAM 
CISCO 1841-11 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / USS 


128MB DRRAM 


1.960 


1.860 


CISCO 2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, Advance IP USS 2.820 


Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, IP USS 1.910 
BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 
CISCO 2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, IP USS 3.000 


BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM USS 9.700 
CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64MB USS 10.190 


FLASH / 256MB DRAM 


CISCO 3845-HSEC/K9 3845 Security Bundle, AIM-VPN-HPII-PLUS, Advance IP USS 12.470 


Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDN BRI1 S/T USS 
(RJ-45 connector) 

CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.11g FCC compliance USS 


645 








ALLIED TELESYN AT-GS900/24 24 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


CISCO ASA5500-SSL-10 Cisco ASA 5500 Series 10-user SSL VPN license USS 


1.040 








ALLIED TELESYN AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 





ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 
Unmanaged 


COREGA CO-CG-BARAA100V2 ADSL2/2+ Ethernet Router 1-Port UTP 10/100 USS 
Base-T, 24Mbps 


38 








ALLIED TELESYN AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX + 2 
SFP Combo ports 


COREGA CO-CG-BARPS BroadBand Router, 4-Port UTP 10/100Mbps LAN, 1-Port USS 
WAN, 1-Port USB Printer Server, 99Mbps 


63 





D-LINK DI-524 AirPlus G High Speed 2.4GHz(802.11g) Wireless Router 


94 








ALLIED TELESYN AT-GS950/24 WebSmart switch 24 port 10/100/1000TX + 2 
SFP Combo ports 


D-LINK DI-604 Router 4port UTP 10/100 mbps 


40 








CISCO WS-C3560G-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard 
Image 


D-LINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 
1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband Router Plus Print 
Server 


47 








D-LINK DGS-1008 8-Port UTP, 10/100/1000Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, 
Unmanaged 


D-LINK DIR-300 - 





D-LINK DIR-635 RangeBooster N 650 Router 802.11n 








D-LINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, 
Stand-alone, Unmanaged, Desktop 


D-LINK DIR-655/e Gigabit Wireless Router 2.4Ghz, 4 port 





EDIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2*WAN, 4*LAN 








D-LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch 


INTELLINET 523240 Guess Gate 








INTELLINET 523080 8 Port SOHO Gbe Switched 





INTELLINET 523127 24 Port Gigabit Websmart 


LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN 
Endpoint 








LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch 


LINKSYS RVO42 VPN Router 4-port UTP, 10/100Mbps 








LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 


LINKSYS RVL200 VPN Router 4-Port SSL/IPSec 








LINKSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch 


SENAO ESR-1220 Wireless SOHO Router/WDS 802.11b/g 








LINKSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch 


SMC 7004ABR Barricade Broadband Router w/ 4 port 10/100 Switch and Print Server 








LINKSYS SRW2016 Switch Hub Manage Web, 16-Port 10/100/1000 Gigabit 
Switch + 2 mini-GBIC w/ WebView 


TRENDNET TDM-C400 ADSL 2/2-- Modem Router 





TRENDNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch 








LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 


TRENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router /w 4-port Switch 








SMC 8508T EzSwitch Gigabit Unmanaged Switch - 8 Port 10/100/1000 Mbps 
UTP, Full Duplex, IEEE 802.3x flow control 


TRENDNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router /w 4-port 
Switch 








ROUTER & BRIDGES 
ALLIED TELESYN AT-AR415S VPN Router 1-port WAN, 4-port 10/100Base-T 





TRENDNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router 
/w 4-port Switch 





TRENDNET TW100-BRV324 Dual Wan Advanced VPN Firewall Router /w 4-port Switch 








Switch LAN, 1-port PIC, 1-port Async console 





ALLIED TELESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- 


grade, twisted-pair, wiring (GATI, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet 
(Cable Not Included) 





78 05/2008 E INFOLINUX 


TRENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router /w 4- 
port Switch 





TRENDNET TWG-BRF114 Broadband Gigabit Firewall Router /w 4-port Switch 





VIGOR 3300V 4-port 10/100 Base-TX Ethernet 





ZYXEL G-570S 802.11g Wireless AP/Bridge, 4MB Flash, 16DRAM 


www.infolinux.web.id 





WIRELESS LAN 
3COM 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps 


INFO HARGA 





LINKSYS WAP546 Wireless IEEE 802.11g, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate , 
54Mbps Indoor 





3COM 3CRPAG175B 11a/b/g Wireless PC Card/PCMCIA with XJACK Antenna 





3C0M 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 54 Mbps 


LINKSYS WAP54GP Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate , 
54Mbps Indoor 





3COM 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 11g USB Wifi 54 Mbps 


LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 54Mbps 





3COM 3CRUSB20075 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 108 Mbps 





SCOM SCRWE454675 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 


LINKSYS WAP55AG Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 





3COM 3CRWE776075 Wireless 7760 11a/b/g PoE Access Point 





SCOM 3CRWER100-/5 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps 


LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 
11Mbps 





3COM 3CRXJK10075 OfficeConnect Wireless 11g Xjack PC Card/PCMCIA 108 Mbps 


LINKSYS WMP300N Wireless-N PCI Adapter 802.11n, 54Mbps 





AIRLIVE WH-5410G-20PA 802.119 Wirelesss Access Point/Bridge 


LINKSYS WMP54G IEEE802.11g, PCI Card for Desktop 





AIRLIVE WIAS-12006 Wireless Internet Access Server with WDS Repeater 802.114, 
1-Port 10/100BaseT WAN, 4-Port 10/100BaseT LAN, 54Mbps 


LINKSYS WMP54GS Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster 





LINKSYS WPC54GS Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter + Speedbooster 





AIRLIVE WMM-3000R MIMO-G Wireless Broadband Router 802.11g, 4-Port 10/ 
100 BaseT LAN, 1-Port WAN, 54Mbps 


LINKSYS WPS54G Wireless-G Print Server 802.11g, 54Mbps 





LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband + Router, Speed Booster 





ALLIED TELESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port 
10/100TX switch and 1 x 10/100TX WAN Port 


LINKSYS WUSB200 Wireless-G Business USB Network Adapter with RangeBooster 





LINKSYS WUSB300N Wireless-N USB Adapter 802.11n, 54Mbps 





ALLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX 





ASUS WL-320gE Wireless Access Point 125 Mbps Encore Tech 


LINKSYS WUSB54G Wireless-G USB Adapter 802.119, 1-Port 10/100BaseT, 
2.4GHz, 54Mbps 





ASUS WL-500W Wireless Router 802.11n, 4-Port 10/100BaseT LAN, 1-Port WAN 


LINKSYS WUSB54GC Compact Wireless-G USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps 





ASUS WL-520GU BroadRange Wireless Router 802.119, 4-Port 10/100 BaseT 
LAN, 1-Port WAN 


LINKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps with 
Wi-Fi Finder 





ASUS WL-700GE BroadRange Wireless Router, 802.119, 160GB, 4-Port 10/ 
100BaseT LAN, 1-Port WAN 


LINKSYS WVC54GC Wireless-G Internet Video Camera 





PCI GW-AP54PR Wireless Presenter Gateway with Access Point 





BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 602.119 


SENAO ECB-3220 Wireless AP Indoor, included Pigtail & POE 





BELKIN F5D7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps 


SENAO EL-2511CD PLUS EXT2 Wireless LAN PCMCIA 802.11b 23dBm ext. ant 





BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.11g 


SENAO EUB-8301 Wireless USB Dongle 802.11a/b/g 





BELKIN F5D7051uk 802.110, 125mbps Wireless USB Adapter 


SENAO EUB-862 EXT Wireless USB 2.0 Adapter 802.11a/b/g 23dBm (FCC) ext. ant 





BELKIN F5D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 602.119 





BELKIN F5D7632uk4A Wireless DSL/Router, 54Mbps, 802.119 


SENAO SL 2511 BGPlus Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, 
IP Routing 





BELKIN F5D7633Ak4A ADSL2+ Modem with Wireless-G Router 802.11g, 4-Port 
10/100 BaseT, 125Mbps 


SMG 7904WBRA2 Wireless ADSL2/2 + Modem Router, 54Mbps, 4-port Switch, 
SPI Firewall 





BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router 





BELKIN N1 802.11b/g/n Wirelss Router 


SMC WBR14-G Wireless Cable/DSL Broadband Router, 54Mbps, 4-port Switch, 
SPI Firewall 





CISCO AIR-ANT4941 2.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC 


SURECOM EP9001GP USB Wireless Adapter 802.119, Data Rate 108Mbps 





CISCO AIR-AP1231G-A-K9 802.11g IOS AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg 


SURECOM EP9321G Wireless PCI Adapter 802.119, Data Rate 54Mbps 





COREGA CO-CG-WLAPGMN-50 Wireless Super G Access Point 802.11g, 1-Port 
10/100 BaseT LAN, 108Mbps 


SURECOM EP9321GP Wireless PCI Adapter 802.110, Data Rate 108Mbps 





SURECOM EP9600GP Wireless Access Point 802.119, Data Rate 108Mbps 





COREGA CO-CG-WLBARAA400 Wireless ADSL Router 802.119, 4-Port 10/100 
BaseT LAN, 1-Port WAN, 54Mbps 


TRENDNET TEG-S5 5-port 10/100/1000Mbps Copper Gigabit Mini Switch 
(Plastic Case) 





COREGA CO-CG-WLBARGMO MISO Wireless Broadband Router 802.119, 4-Port 
10/100 BaseT LAN, 1-Port WAN, 54Mbps 


TRENDNET TEG-S8 8-port 10/100/1000Mbps Copper Gigabit Mini Switch 
(Plastic Case) 





COREGA CO-CG-WLBARGS(R)-50 Wireless Super G Broadband Router 802.119, 
4-Port 10/100 BaseT LAN, 1-Port WAN, 108Mbps 


TRENDNET TEW 430AWB Wireless Accespoint With Bridge 54mbps 





TRENDNET TEW-423PI Wireless PCI Adapter 802.11g, 2.4GHz, 54Mbps 





COREGA CO-CG-WLCBGMO MISO Wireless CardBus Adapter 802.11g, 2.4GHz, 54Mbps 


TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter 





COREGA CO-CG-WLPCI54GS-00 Wireless Super G PCI Adapter 802.119, 2.4GHz, 
108Mbps 


TRENDNET TEW-430APB Wireless Access Point with Bridge 802.11g, 1-Port 10/ 
100BaseT LAN, 2.4GHz, 54Mbps 





COREGA CO-CG-WLUSB2G0-50 MISO USB Wireless Adapter 802.119, 2.4GHz, 
54Mbps 


TRENDNET TEW-432BRP Wireless Firewall Router 802.119, 4-Port 10/100BaseT 
LAN, 1-Port 10/100BaseT WAN, 2.4GHz, 54Mbps 





COREGA CO-CG-WLUSB2GS-00 Wireless Super G USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 
108Mbps 


TRENDNET TEW-435BRM Wireless ADSL Firewall Modem Router 802.119, 4-Ports 
10/100, 54Mbps 





COREGA CO-COR-WLCB-54GL Wireless CardBus Adapter 802119, 2.4GHz, 54Mbps 


TRENDNET TEW-441PC Wireless PC Card 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps 





COREGA WLPCIGMO MISO PCI Wireless Adapter 802.11b/g, 2.4GHz, 54Mbps 


TRENDNET TEW-443PI Wireless PCI Adapter 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps 





COREGA WLUSB2GL Wireless USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps 


TRENDNET TEW-444UB Wireless USB Adapter 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps 





EDIMAX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 


TRENDNET TEW-450APB 108Mbps 802.119 Wireless Access Point 





EDIMAX EW-7206PDg Wireless Access Point 801.11g 54M with PoE interface 
(exclude Adaptor) 
EDIMAX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.11g 


TRENDNET TEW-601PC 108Mbps MIMO Wireless PC Card 





TRENDNET TEW-603PI 108Mbps 802.11g MIMO Wireless PCI Adapter 





TRENDNET TEW-604UB 108Mbps MIMO Wireless USB Adapter 





EDIMAX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 


TRENDNET TEW-611BRP 108Mbps MIMO Wireless Router /w 4-port Switch 





LINKSYS EG1064 Instant Gigabit Network Adapter (64 Bit) 


TRENDNET TEW-621PC N-Draft Wireless PC Card 





LINKSYS SPA901 VoIP Phone Adapter 


TRENDNET TEW-628PI N-Draft Wireless PCI Card 





LINKSYS SPA941 2 OR 4 Line IP Telephone with 1 Ethernet Port and Hi-Res Display 


TRENDNET TEW-624UB N Draft Wireless USB Adapter 





LINKSYS WAG54G Wireless-G ADSL Modem Router 802.119, 2.4Ghz, 4-Port 10/ 
100 BaseT LAN, 1-Port ADSL, 54Mbps 


TRENDNET TEW-630APB N-Draft Wireless AP 





TRENDNET TEW-A009D 9 dBi Indoor/Outdoor Directional Antenna 





LINKSYS WAP4400N Wireless 802.11g, Access Point 


www.infolinux.web.id 





TRENDNET TEW-A0100 Outdoor 10 dBi Omni Directional Antenna 


INFOLINUX H 05/2008 79 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa NEXUS 
HD-D1-0U2 dari 
Nexus? 

Nexus menyediakan 10 
buah NEXUS HD-D1- 
OU2 untuk 10 orang 


pemenang. 


eB Of UNY Pa OOO NI 
gar WO Cc er zz Gg 
NET DT Ur PO E E UU 
a o a o ana o E US 
e e y AO ao ur Vea >P 
Soc TEA Vor OC Ge a 
DE COA are ı VU vg D> 
o iO SIS ar; 
EE Ba TOGOG Uu 
ha Da PP Oar ce UU Vl wa 
oCcr=aCcraravec=2rt 
DVUy>U0>D>TUOZOO UDU>SPFUuUTDU< 
PCAUPLPLOUUUL UN U 
ze Uc Uire © oe Ce = 
COUVOPZOTVONOPCr TU 


Baca keterangannya di 


bawah ini. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi diatas? 
a. Video Player b. Content Management Systems c. Development 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>05<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


Contohnya: LINUX 05 A Budi Santosa Sos EBDTELKONSEL FE XI 


OA 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Ro2000++/SMS berlaku untuk semua operator). de ai Tren © esıa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Juni 2008. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 07/2008. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani.putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoL/NUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 





80 05/2008 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


IKLAN 


LINUX 


InfoLINUX 06/2008 


Terbit 
1 Juni 2008 


EDISI MENDATAN 


ubuntu 


Membangun Control Panel 
Sendiri: Network 


Pada edisi sebelumnya, sudah dibahas komponen dasar 
sysinfo dan package. Di edisi depan, akan dibahas modul 
yang tidak kalah penting, yaitu pengaturan jaringan. 








? B 


System Information Network Configuration Package Management 

















Web Server Kecil Buatan Sendiri 


Pada tutorial edisi ini, sudah dibahas berbagai web server 
kecil yang menarik. Tapi, apabila semua yang ada terlalu 
kaya fitur, rumit, atau susah di-embed ke dalam aplikasi, 
Anda dapat membangun sendiri aplikasi web server yang 
kecil untuk memenuhi kebutuhan. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 05/2008 E INFOLINUX 








Beragam 
Hal tentang 
Ubuntu 





Generator Thumbnail Sheet 
dengan MPlayer 


Contoh penggunaan MPlayer yang dibantu dengan Ima- 
geMagick dan skrip Perl untuk kebutuhan membuat gene- 
rator thumbnail sheet. 














Membuat Forum dengan XMB 


Tidak hanya phpBB yang dapat Anda manfaatkan untuk 
membuat suatu forum. Alternatif aplikasi open source 
lain yang dapat Anda gunakan untuk membuat forum 
adalah XMB. Pada edisi mendatang akan dibahas cara 
instalasi XMB untuk membuat forum. 


www.infolinux.web.id 


